TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 21 

TERBIT PADA HARI SENIN 

16 DESEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 



Lestarikan Bahasa di Tanimbar 





SAUMLAKI - Ketua Yayasan Pemberdayaan Mas¬ 
yarakat Desa (YPMD) Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar, Provinsi Maluku, Leunard L. Maiseka, S.LP 
mengungkapkan jika pihaknya bekerjasama den¬ 
gan Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk turut 
melestarikan bahasa daerah di Tanimbar. 
Menurutnya kerjasama tersebut berdasarkan 
kesamaan visi bahwa bahasa adalah alat pewarta¬ 
an yang bisa langsung menyentuh umat. Melalui 
bahasa daerah umat Kristen bisa menyampaikan 
paduan suara, khotbah, renungan bahkan doa 
yang mempunyai arti sangat kuat bagi umat. 

“Dengan kesadaran misi ini, GPM membuat 
MoU bersama YPMD pada Oktober 2015 
lalu dengan kebutuhannya adalah Firman 
Tuhan dan lagu-lagu pujian dalam baha¬ 
sa daerah. Karena memang dulu sulit 
dapatkan orang yang punya panggilan 
untuk melayani di bidang penterjemah 
alkitab dalam bahasa suku atau daer¬ 
ah,” ungkap dia di ruang kerjanya 
pada Rabu (11/12). 

Berdasarkan kerjasama itu, 
YPMD membentuk lima tim ba¬ 


hasa untuk Kepulauan Tanimbar, diantaranya tim 
untuk bahasa Fordata, Yamdena Timur, Selaru, 
Seluasa dan Makatian. Namun dalam pembentu¬ 
kan tim itu ditemukan persoalan teknis, karena 
adanya sub dialeg yang berbeda, seperti pada ba¬ 
hasa Yamdena Timur dengan dialeg Nus Das dan 
Nus Bab. Sehingga pihaknya harus menggelar be¬ 
berapa seminar dan lokakarya dengan tujuan un¬ 
tuk meneliti ejaan dan tata bahasa untuk meng¬ 
hasilkan sistem penulisan dan pelafalan. 

“GPM juga mengutus beberapa orang un¬ 
tuk kami latih dan mereka sepakat dilibatkan 
dalam tim penterjemah alkitab lima bahasa 
itu. Kami memulai dengan cerita-cerita alk¬ 
itab supaya memperbiasakan mereka karena 
Firman Tuhan berbeda dengan dongeng yang 
kita rekam di masyarakat. Maka itu, tim di¬ 
latih untuk belajar tentang prinsip-prinsip 
penterjemah alkitab bertahun-tahun. Dia 
harus belajar bahasa Yunani minimal em¬ 
pat tahun dan bahasa Ibrani minimal lima 
tahun agar bisa memperoleh SK untuk men¬ 
jadi penterjemah alkitab,”papar Maiseka... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Jokowi Lantik 9 An^ota Watimpres IYPT-RLS Komitmen Anti Korupsi 


JAKARTA -Presiden Joko Widodo 
melantik sembilan anggota Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantim- 
pres) 2019-2024. Pelantikan tersebut 
digelar di Istana Negara, Jakarta, pada 
Jumat, 13 Desember 2019. 


Sembilan anggota Wantimpres 
dilantik berdasarkan pada Kepu¬ 
tusan Presiden (Keppres) Repub¬ 
lik Indonesia Nomor 137/P Tahun 
2019 tentang Pengangkatan Dalam 
BERSAMBUN.. 


JNG KE HAL.11 


Babak Baru Blockchain di Indonesia 


BEIJING - KBRI Beijing beker¬ 
ja sama dengan Valdo Media 
Communication pada tanggal 11 
Desember 2019 telah menyeleng¬ 
garakan seminar bertajuk “Lets 
Talk Blockchain” di Auditorium 
Telkom, Telkom Landmark Tower, 
Jakarta. Seminar tersebut berhasil 
menarik minat lebih dari 300 pe¬ 
serta dari kalangan entrepreneur, 
asosiasi bisnis, akademisi, pegiat 
teknologi, serta sejumlah pejabat 
pemerintah pemangku kebijakan. 


Duta Besar RI untuk RRT, Bapak 
Djauhari Oratmangun, dalam kata 
sambutannya berbagi mengenai 
bagaimana ide untuk menyeleng¬ 
garakan seminar tersebut lahir dari 
upayanya untuk membawa teknolo¬ 
gi masa depan ke Indonesia berka¬ 
ca dari perkembangan teknologi di 
Tiongkok. Sejumlah teknologi sep¬ 
erti cashless payment, Artificial In- 
telligence, 5G, Big Data, Internet of 
Things, cloud computing, termasuk 
blockchain mulai banyak diterap¬ 
kan oleh Tiongkok. Indonesia perlu 
mengejar ketertinggalan di bidang 
teknologi dengan memanfaatkan 
keunggulan demografi yang sedang 
dialami oleh Indonesia. 

Wakil Menteri Luar Negeri, Ba¬ 
pak Mahendra Siregar, menyam¬ 
paikan bahwa teknologi blockchain 
memiliki peluang yang sangat be¬ 
sar untuk dapat dimanfaatkan oleh 
Indonesia di berbagai bidang... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


SAUMLAKI - Yayasan Pendi¬ 
dikan Tinggi Rumpun Lelemuku 
Saumlaki (YPT- RLS) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar dengan 
tiga sekolah tingginya, yaitu Se¬ 
kolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Saumlaki (STKIPS), 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Saumlaki (STIESA) dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Administrasi Saum¬ 
laki (STIAS) berkomitmen untuk 
memberantas korupsi. 

Menurut Ketua STKIPS, Oliver 
Srue, S.Th., M.Pd demi memben¬ 
tuk karakter mahasiswa yang anti 
terhadap kejahatan korupsi dan 
bermanfaat bagi daerah kelak, pi¬ 
haknya telah merancang beberapa 
kegiatan yang akan bekerjasama 
dengan Komisi Pemberantasan 


Korupsi (KPK) untuk menggelar 
berbagai kegiatan pencegahan anti 
korupsi. Selain itu pihaknya juga 
akan merancang kurikulum yang 
berorientasi kepada mata kuliah 
pendidikan anti korupsi. 

“Kurikulum saat ini kita mau 
orientasikan ada mata kuliah pen¬ 
didikan anti korupsi yang saat ini 
kita gagas didalam kurikulum ST¬ 
KIPS yang wajib didapatkan oleh... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Sekapur Sirih dari Ramba 

Natal sudah dekat, dan katong 
semua sudah siap untuk sambut 
kedamaian di hati. Tapi untuk tun¬ 
jukkan kalo damai itu ada dan nya¬ 
ta, katong seng bole munafik dan 
BERSAMBUNG KE HAL.10 



Penyerahan DIPA 2020 Inovasi Tenun Maluku 


DPR RI Fokus Sulsel 


Lantas Claus Polres MTB 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.08 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































TANIMBAR RAYA 


02 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


KPPN Saumlaki Serahkan DIPA 2020 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Saumlaki, Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar menyerahkan Daft¬ 
ar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) sebesar 322 Milyar tahun 
2020 kepada Satuan Kerja (Sat- 
ker) wilayah pembayarannya pada 
Rabu (11/12). 

Kepala KPPN Saumlaki Ende Jo- 
hana Surya menyampaikan bahwa 
Penyelesaian penerbitan DIPA Ta¬ 
hun Anggaran 2020 tidak lepas dari 
hasil upaya dan kerja keras Satuan 
Kerja Pemerintah Pusat maupun 
Organisasi Perangkat Daerah. 

Menurutnya Penetapan DIPA ta¬ 
hun 2020 merupakan dokumen fi¬ 
nal alokasi anggaran Kementerian/ 
Lembaga untuk memulai seluruh 
program dan kegiatan pemban¬ 
gunan yang sudah direncanakan 
Pemerintah di tahun 2020, sesuai 
dengan bidang tugas masing-mas¬ 
ing, penetapan dan penyerahan 
DIPA Tahun 2020 dilakukan oleh 


Pemerintah lebih awal diband¬ 
ingkan tahun-tahun sebelumnya 
dimaksudkan agar pelaksanaan 
kegiatan dapat segera dimulai 
pada awal tahun anggaran. “KPPN 
Saumlaki memiliki 33 Satker den¬ 
gan wilayah bayar di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar Rp 247,5 
milyar, naik 31 persen dari tahun 
2019, yang total pagu Rp 170,4 mil¬ 
yar dan satker di Kabupaten Malu¬ 
ku Barat Daya Rp 74 milyar, turun 
48 persen dari tahun 2019 yang 
total pagu 109,6 milyar,” kata dia. 

Pada kegiatan Penyerahan DIPA 
2020 kepada Satker mitra kerja 
KPPN Saumlaki yang dirangkaikan 
dengan ‘Kegiatan Peringatan Hari 
Antikorupsi Sedunia 2019’, Ende 
berharap melalui kegiatan itu dapat 
ditegaskan kembali upaya pem¬ 
berantasan korupsi adalah sudah 
menjadi gerakan bersama seluruh 
komponen bangsa dan dilakukan 
secara bersama oleh institusi neg¬ 
ara dan seluruh masyarakat. (LOl) 


Anak Muda Tanimbar Harus Takut Tuhan 


SAUMLAKI - Pdt. Raditya 
Oloan Pangabean ajak para gen¬ 
erasi muda di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, untuk memilih 
komunitas yang benar, yaitu ko¬ 
munitas yang takut akan Tuhan. 

Hal itu disampaikannya saat 
menjadi pembicara di kegiatan 
Talkshow dengan tema ‘Memban¬ 
gun Komunitas yang Berdampak’ 
yang digelar oleh Generasi Mem¬ 
bangun (Gema) Tanimbar dari 
lintas denominasi gereja dan pro- 
fosi di Gedung Kesenian Saumla¬ 
ki pada Selasa (11/12). 

Kemudian di kesempatan yang 
sama dalam Kebaktian Keban¬ 
gkitan Rohani (KKR), Oloan 
mengatakan sebagaimana Yesus 
hadir di dunia, yang mengam¬ 
bil rupa seorang hamba. Begitu 
pula manusia harus melayani, 
sama seperti Tuhan senantiasa 
melayani orang berdosa. 


“Yesus layani orang berdosa 
karena ada kuasa dalam melayani. 
Tidak ada yang dibanggakan da¬ 
lam hidup selain Yesus yang mati 
bagi kita. Kita mati bukan jasmani 
kita tetapi sikap kita,” kata dia. 

Oloan pun menambahkan un¬ 
tuk membuat Pulau Tanimbar 
hidup dan berkembang, harus 
dengan kematian diri setiap 
orang percaya bukan secara jas¬ 
mani tetapi sikap karena setiap 
manusia dipilih untuk melayani 
dengan mentalitas yang beru¬ 
bah, seperti rendah hati dan ti¬ 
dak lagi berbuat dosa. 

“Tuhan bilang kalau kamu setia 
dalam perkara kecil. Tuhan akan 
memberikan yang lebih besar. 
Tuhan rindu angkat kita untuk 
kemuliaanNya. Kalau kita siap 
dipercayakan hal-hal kecil, artinya 
kita siap dengan perkara-perkara 
yang lebih besar,” tutupnya. (L02) 




9 Gempa Selama Seminggu 

SAUMLAKI - Stasiun Geofisika kedalaman diatas 300 km serta tidak 


Saumlaki memberikan pantauan 
aktivitas gempabumi sebanyak 9 
kali selama seminggu pada Jumat 
(6/12) hingga Kamis (12/12) di sekitar 
wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki, George F. A. Muabuay, 
S.Si., M.Sc bahwa berdasarkan mag- 
nitude 8 kejadian gempabumi dengan 
magnitude sedang diantara 3,0 hing¬ 
ga 5,0 SR dan 1 gempa dengan mag¬ 
nitude besar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedalaman 
terdapat 1 kejadian gempabumi den¬ 
gan kedalaman dangkal kurang dari 
60 km, 8 gempa dengan kedalaman 
menengah diantara 60 hingga 300 
km dan 0 kejadian gempa dengan 


ada kejadian gempabumi yang dira¬ 
sakan maupun merusak. 

Beberapa gempa yang terjadi para 
periode tersebut didominasi oleh 
gempabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah. Pada umumnya gempabumi 
yang terjadi di sekitar Laut Banda 
terjadi pada kedalaman menengah 
hingga dalam yang diduga bersum¬ 
ber dari aktivitas zona subduksi di 
Selatan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia Aus¬ 
tralia yang menunjam terhadap 
Lempeng Benua Eurasia. Sedang¬ 
kan untuk gempa dangkal dan lokal 
di sekitar Tanimbar diduga dise¬ 
babkan oleh adanya aktivitas sesar 
lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOl) 


Jambore Kader PKK Tanimbar Tahun 2019 


SAUMLAKI - TP-PKK Kabupat- 
en Kepulauan Tanimbar, menye¬ 
lenggarakan Kegiatan Rapat Kon¬ 
sultasi dan Jambore Kader PKK 
Tingkat kabupaten dalam rangka 
memperingati Hari Kesatuan Ger¬ 
ak (HKG) PKK ke-47 dengan tema 
‘Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK 
Selaras Dengan Program Pemerin¬ 
tah’ pada Rabu (11/12). 

Pada hari Rabu, tanggal 11 De¬ 
sember 2019, pukul 10.16.WIT, 
telah dilaksanakan acara ^Pem¬ 
bukaan Kegiatan Rapat Konsul¬ 
tasi dan Jambore Kader PKK 
Tingkat Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar Tahun 2019, dalam 
rangka memperingati Hari Ke¬ 
satuan Gerak PKK (HKG-PKK) 
ke-47,yang bertempat di Pen- 
dopo Kediaman Dinas Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Jin. Ir. 
Soekarno, Kelurahan Saumlaki, 
Kecamatan Tanimbar Selatan - 
Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, dengan Tema ‘Tingkatkan 
Kinerja Gerakan PKK Selaras 
Dengan Program Pemerintah’. 

Peserta kegiatan itu terdi¬ 
ri dari selurus pengurus dan 
kader PKK Kecamatan di 10 
Kecamatan yang terdiri dari 
terdiri 80 kader dan 50 peser¬ 
ta pengurus PKK kabupaten 


dengan tujuan kegiatan adalah 
untuk mengevaluasi perkem¬ 
bangan TP PKK Tingkat Keca¬ 
matan melalui hasil presentasi 
masing-masing ketua dan un¬ 
tuk mempererat serta saling 
melengkapi juga menyamakan 
persepsi PKK dan Kadernya 
diberbagai tingkatan sekaligus 
sebagai penghargaan bagi kader 
yang telah bekerja secara tulus, 
ikhlas, penuh tanggung jawab 
dan tidak mengenal lelah. (LOl) 

NOMOR PENTING 11 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 








































TANIMBAR RAYA 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 



Polres MTB Gandeng Pemda Rekrut Calon Anggota Polri 


SAUMLAKI - Guna men- 
ciptakan Sumder Daya Manu¬ 
sia yang unggul di Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Polres 
Maluku Tenggara Barat bersama 
Instansi terkait melaksanakan 
pemeriksaan administrasi bagi 
peserta Binlat seleksi Calon 
Anggota Polri tahun 2020,yang 
bertempat diruangan Kerja Staf 
Bag Sumda Polres MTB pada 
Jumat (13/12) pukul 09.45 wit. 

Tim pemeriksaan administrasi 
peserta Binlat calon anggota Pol¬ 
ri Tahun 2020 terdiri dari UPTD 
Provinsi Maluku S.Sarbunan,S. 
Pd.MMpd.. Dinas Pendidikan Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar, Yok- 
bet I.Kormpaulun. dan dari Dinas 
Dukcapil Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Luturmas. 

Saat dimintai keterangan diru¬ 
angan kerja. Kabag Sumda Polres 
Maluku Tenggara Barat Kompol 
Onas.P.Lekawael mengatakan, ” Ke¬ 
hadiran beberapa Instansi dalam pe¬ 
meriksaan Administrasi dari peserta 


Binlat calon anggota Polri tahun 
2020 ini, guna untuk memeriksa 
dan meneliti kelengkapan Admin¬ 
istrasi sekaligus mencegah adanya 
kekurangan bahkan pemalsuan ad¬ 
ministrasi. 

Lanjut Kabag Sumda, kehadiran 
beberapa instansi ini juga sebagai 
wujud keterbukaan pelayanan pub¬ 
lik pada pelayanan penerimaan 
peserta Binlat calon anggota Polri 
tahun 2020. 

Diharapkan dengan hadirnya in¬ 
stansi terkait dalam pelaksanaan 
seleksi administrasi peserta Binlat 
calon anggota Polri, mampu untuk 
lebih mempersiapkan administrasi 
yang mantap sehingga pada saatnya 
penerimaan nanti,peserta ini sudah 
siap dengan administrasi mereka. 

Dalam pemeriksaan administra¬ 
si masih ditemukan adanya keku¬ 
rangan maupun perbaikan yang 
harus segera ditindak lanjuti oleh 
para peserta Binlat, kegiatan ber¬ 
langsung aman dan lancar serta 
berakhir pukul 11.58 WIT. (Mll) 


JAKARTA - Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) memas¬ 
tikan penggunaan teknologi yang di¬ 
gunakan Inpex Jepang untuk menge¬ 
lola Blok Masela. Hal ini agar ketika 
sudah beroperasi bisa optimal. 

Kepala Divisi Program dan Komu¬ 
nikasi SKK Migas Wisnu Prabawa 
Taher mengatakan, SKK Migas dan 
Inpex melakukan tahapan untuk 
menyelesaikan proyek pembangu¬ 
nan kilang di Blok Abadi Masela, 
yang ditargetkan dapat berproduksi 
pada kuartal 12027. 

SKK Migas Dwi Soetjipto pun tel¬ 
ah melakukan pertemuan dengan 
Inpex Jepang dan melakukan kun¬ 
jungan ke beberapa fasilitas produk¬ 
si dan LNG yang dimiliki Inpex di 
Jepang, guna mendapat gambaran 
teknologi yang digunakan Inpek un¬ 
tuk menggarap Blok Masela. 


SAUMLAKI - Kepala PLN Ray¬ 
on Saumlaki, Muh. Ichlas Fattah 
diduga melakukan tekanan ke¬ 
pada beberapa wartawan pada 
Kamis (12/12) yang ingin meng- 
konfirmasi keluhan masyarakat 
terhadap kinerja PLN Tutuk- 
embong yang sudah hampir dua 
minggu padam. 

Beberapa wartawan tersebut be¬ 
rasal dari media Simpul Rakyat, 
Suara Kepulauan Tanimbar dan 
Indonesia Post News. Setelah be¬ 
rada di ruang kerja kepala PLN 
Saumlaki itu, mereka mengaku 
dilarang merekam hasil wawan¬ 
cara dengan dirinya, padahal itu 
merupakan bagian dari tata cara 
kerja seorang jurnalis. 

“Saat kami menemui kepala 
PLN, kami sudah memperkenal¬ 
kan identitas namun yang ber¬ 
sangkutan seakan-akan tidak 
percaya dan tidak mau berko¬ 
mentar,” jelas Blasius Naryemin, 
wartawan media Suara Kepulau¬ 
an Tanimbar. 

Ia menjelaskan, awalnya ber- 


Kunjungan ke fasilitas LNG Inpex 
Jepang adalah hak yang strategis un¬ 
tuk mendapatkan gambaran sistem 
dan teknologi yang saat ini telah 
digunakan atau kuasai oleh Inpex 
serta improvement teknologi dan 
fasilitas yang akan diterapkan pada 
proyek Masela,” kata Wisnu, di Ja¬ 
karta, Kamis (12/12). 

Menurutnya, aspek teknologi 
dan kehandalan sistem menjadi 
salah satu hal yang menjadi per¬ 
hatian SKK Migas, karena kilang 
yang dibangun harus bisa digu¬ 
nakan pada kondisi yang optimal 
untuk jangka puluhan tahun ses¬ 
uai dengan cadangan gas yang ada 
di Masela. “Upaya ini dilakukan 
agar anugerah yang luar biasa di 
Blok Masela dapat dimanfaatkan 
untuk sebesar-besarnya kontri¬ 
busi bagi negara dan kesejahter¬ 
aan masyarakat,” tuturnya. (LOl) 


temu dengan salah seorang secu- 
rity, ke petugas penerima tamu 
mengatakan bahwa mereka dari 
pers yang ingin bertemu dengan 
pimpinan PLN Saumlaki, mereka 
akhirnya diterima dan diantar¬ 
kan ke ruang kerja kepala PLN, 
namun yang bersangkutan ma¬ 
sih juga tidak percaya. “Sudah, 
kami sudah perkenalkan diri tapi 
kepala PLN itu masih juga tidak 
percaya,” katanya. 

Diketahui, kunjungan para 
warta ini untuk mendapatkan 
keterangan dari pihak PLN 
perihal pemadaman listrik yang 
sering terjadi, agar dapat diin¬ 
formasikan kepada bublik seh¬ 
ingga tidak menjadi polemik di 
masyarakat. 

Walau pun sikap kepala PLN 
Saumlaki ini dinilai kurang 
profesional, beberapa war¬ 
tawan itu tetap berusaha un¬ 
tuk meyakinkan dirinya demi 
mendapatkan informasi yang 
sejelas-jelasnya mengenai pe¬ 
madaman listrik tersebut. 


Bupati Siapkan SDM 

SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon menyat- 
kan sikap mendukung beroperasin¬ 
ya Blok Masela 

“Dalam rangka meningkatan 
kualitas sumber daya manusia da¬ 
lam menyongsong beroperasinya 
Blok Masela, Pemerintah Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar telah 
menyiapkan satu program dengan 
melakukan kerjs sama dengan 
PEM Akamigas,” ungkap Bupati 
Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlo¬ 
lon saat berkunjung ke PEM Aka¬ 
migas pada (6/12). 

Fatlolon yang didampingi oleh 
Kepala BKD Kepulauan Tanimbar 
Johanes Batseran, Kepala Bagian 
Humas B.J. Souhoka melakukan la¬ 
watannya ke PEM Akamigas guna 
melakukan evaluasi akademik dan 
kemahasiswaan terhadap putera 
daerah Kepulauan Tanimbar yang 
saat ini tengah menjalani masa pen¬ 
didikan di PEM Akamigas. 

“Pada empat tahun terakhir hing¬ 
ga hari ini, Pemkab. Kepulauan 
Tanimbar telah mengirimkan se¬ 
banyak 79 orang untuk belajar di 
PEM Akamigas, tentunya dengan 
harapan bahwa PEM Akamigas ini 
bisa membantu pemerintah daer¬ 
ah untuk dapat mewujudkan sum¬ 
ber daya manusia Tanimbar yang 
memiliki kualifikasi yang cukup 
dalam rangka mengisi lowongan 
di bidang migas terutama dalam 
menyongsong beroperasinya Blok 
Masela ini,”ujar Fatlolon. 

Kedatangan rombongan ini dis- 


“Kami bertiga sudah berusaha 
namun usaha kami gagal, malah 
rekaman saya disuruh hapus. 
Pertanyaannya adalah ada apa 
dibalik permasalahan pemad¬ 
aman listrik di PLN Tutukem- 
bong sana sehingga kepala PLN 
tidak mau memberikan keteran¬ 
gan,” lanjut Blasius. 

Karena kejadian itu, kepala 
PLN Saumlaki dianggap telah 
melanggar UU nomor 14 tahun 


Sambut Blok Masela 

ambut oleh Direktur PEM Akami¬ 
gas R.Y. Perry Burhan yang juga 
disampingi oleh Wakil Direktur III 
Bambang Yudho Suranta, Kepala 
Bagian Umum dan Hukum BPSDM 
ESDM Roy Rassy Eay M. Bait, 
Kepala Bagian Administrasi Ak¬ 
ademik dan Kemahasiswaan Eko 
Hadi Susilo, Kepala Bagian Umum 
dan Keuangan Prasudjyana Gamar- 
lap Seputra, dan jajaran manajemen 
PEM Akamigas. 

“Pendidikan di PEM Akamigas 
ini diawali dengan kesamapta¬ 
an yang dilaksanakan di ming¬ 
gu awal pertama masuk dengan 
embinaan mental. Seperti yang 
ita ketahui bahwa pekerjaan di 
bidang migas ini memerlukan 
tingkat kedisiplinan yang tinggi 
karena memang harus mengh¬ 
adapi resiko yang tinggi pula. 
Pola pendidikan yang seperti ini 
juga Kita imbangi dengan pem¬ 
binaan di extra kurikuler supaya 
tidak bosan. Mahasiswa Pemkab 
Kepulauan Tanimbar ini juga 
telah banyak menyumbangkan 
prestasi diantaranya melalui 
UKM Paduan Suara, Seni Tari, 
Karya Ilmiah dan beberapa lain- 
nya,'’ jelas Perry Burhan. 

Dari pertemuan ini, Petrus Eat- 
lolon merasa senang dan bangga, 
hingga menyampaikan bahwa un¬ 
tuk tahun depan Pemkab. Kepu¬ 
lauan Tanimbar akan kembali 
mengirimkan beberapa putera 
daerah Kepulauan Tanimbar untuk 
belajar di PEM Akamigas.. (R04) 


2008 tentang Keterbukaan In¬ 
formasi Publik dan sekaligus 
melanggar UU nomor 40 tahun 
1999 tentang Pers. 

“Untuk itu kami mengharapkan 
pimpinan PLN pusat agar dapat 
menindak oknum yang memili¬ 
ki cara-cara arogansi seperti ini, 
karena terhadap wartawan saja 
sudah berlaku seperti ini, apala¬ 
gi menghadapi keluhan mas¬ 
yarakat,” katanya menutup. (SRT) 


SKK Pastikan Penggunaan Teknologi Inpex 


Kepala PLN Saumlaki Arogan ke Wartawan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















04 gfe>IL©l©inminL[ki!ii 


16 DESEMBER-22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


BI Selalu Ehiloing Transformasi Inovasi di Malulot 



AMBON - Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi Maluku 
menggelar Pertemuan Tahunan 
Bank Indonesia (BI) di Kota Am¬ 
bon pada tanggal 12 Desember 
2019. Tema yang diusung kali ini 
yaitu Sinergi Transformasi Inova¬ 
si Menuju Indonesia Maju. Tema 
ini dirasa tepat sebagai strate¬ 
gi Bank Indonesia untuk men¬ 
dorong pertumbuhan ekonomi 
ditengah melambatnya ekonomi 
global saat ini. 

Dalam rilis media, Kepala Per¬ 
wakilan Bank Indonesia Maluku, 
Noviarsono Manullang men¬ 
gungkapkan kegiatan ini merupa¬ 
kan bentuk apresiasi Bank Indo¬ 
nesia kepada stakeholder terkait 
yang telah bekerja sama selama 
satu tahun terakhir untuk men¬ 
dukung tugas dan fungsi Bank 
Indonesia sekaligus wujud akunt¬ 
abilitas dan transparansi sesuai 


amanat Undang-Undang Bank 
Indonesia. 

Sebelumnya Pertemuan Tahu¬ 
nan Bank Indonesia juga telah 
digelar di Jakarta yang turut di¬ 
hadiri oleh Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo.Kegia¬ 
tan serupa juga digelar diseluruh 
Kantor Perwakilan Bank Indone¬ 
sia di setiap Ibu Kota Provinsi. 
Pada Pertemuan Tahunan kali 
ini, dipaparkan perkembangan 
kondisi ekonomi baik dalam ska¬ 
la global, nasional maupun re¬ 
gional di Provinsi Maluku. 

Sepanjang tahun 2019, Kan¬ 
tor Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Maluku telah melakukan 
berbagai upaya dalam pengenda¬ 
lian inflasi dengan bekerjasama 
bersama pemerintah daerah. 
Sampai dengan bulan November 
inflasi Maluku tumbuh 3,54% 
(yoy) atau masih dalam batas 


sasaran yang ditetapkan. Da¬ 
lam mendorong pertumbuhan 
ekonomi Maluku, Bank Indone¬ 
sia telah memberikan rekomen¬ 
dasi terkait sumber pertumbuhan 
ekonomi baru antara lain sektor 
perikanan, sektor pariwisata dan 
sektor industri. Bank Indonesia 
juga memberikan rekomendasi 
terkait dengan komoditas strat¬ 
egis dan bentuk olahan untuk 
meningkatkan nilai tambah dan 
meningkatkan ekspor kepada pe¬ 
merintah daerah. 

Selain itu. Bank Indonesia juga 
mendorong pengembangan 
UMKM melalui binaan-binaan- 
nya dibeberapa sektor seperti 
pertanian, perdagangan hingga 
produk unggulan seperti tenun. 
Sebagai satu-satunya lembaga 
yang bertugas dalam pengedaran 
Uang Rupiah, Bank Indonesia di 
Provinsi Maluku juga melakukan 
kegiatan kas keliling ke pulau 3T 
(terluar, terdepan dan terting¬ 
gal) sebanyak 5 kali. Kegiatan 
ini juga dirangkaikan dengan 
pemeriksaan kesehatan gratis 
ketika berkunjung ke pulau-pu¬ 
lau 3T tersebut. Pada tahun 2019 
juga diluncurkan QRIS Unggul 
yaitu program standardisasi QR 
untuk mempermudah pemba¬ 
yaran transaksi online (non tu¬ 
nai). Disamping itu di Provinsi 
Maluku, Bank Indonesia juga 
menyalurkan bantuan senilai 
-hRp2.693.500.000,- sepanjang 
tahun 2019. Program bantuan 
mencakup upaya pengendalian 
inflasi, pengembangan produk 
unggulan, ekonomi syariah, pari¬ 
wisata hingga bantuan sarana 
dan prasaran untuk pendidikan 
maupun ibadah. 

Pada Pertemuan Tahunan kali 


ini. Bank Indonesia Provinsi Ma¬ 
luku kembali menggelar fashion 
show Tenun Tanimbar yang sejak 
2017 telah di dorong oleh Bank In¬ 
donesia sebagai salah satu produk 
unggulan dari Provinsi Maluku. 
Selain itu. Bank Indonesia Provin¬ 
si Maluku menghadirkan beber¬ 
apa UMKM binaannya sebagai 
bentuk dukungan promosi pada 
produk-produk yang dihasilkan. 

Dalam kegiatan ini Bank In¬ 
donesia Provinsi Maluku juga 
memberikan BI Award yang 
terdiri dari 10 kategori kepada 
stakeholder yang telah berkon¬ 
tribusi mendukung tugas dan 
fungsi Bank Indonesia. Kategori 
tersebut antara lain kepada Di¬ 
nas OPD paling aktif dalam pen¬ 
gendalian inflasi. Kabupaten dan 
Kota paling aktif dalam ngenda- 
lian inflasi. Bank dengan tingkat 
kepatuhan tertinggi. Kas Titipan 
Terbaik di Maluku, Kontak li- 
aison paling koperatif - Sektor 
industri Pengolahan, Kontak li- 
aison paling koperatif - Sektor 
Perdagangan, Kontak liaison pal¬ 
ing koperatif - Sektor jasa. Media 
cetak paling parsitipatif. Media 
elektronik paling parsitipatif dan 
Stakeholder teraktif dalam men¬ 
dukung kegiatan layanan penyeb¬ 
aran uang di wilayah 3T. 

Bank Indonesia juga menyam¬ 
paikan apresiasi setingi-tingginya 
kepada pemerintah Provinsi Ma¬ 
luku serta Pemerintah kabupat¬ 
en/ kota atas kerjasamanya yang 
telah dijalin selama ini. Kede- 
pannya diharapkan sinergi den¬ 
gan seluruh pemangku kepent¬ 
ingan semakin dipererat untuk 
dapat mendorong pencapaian 
kesejahteraan masyarakat khu¬ 
susnya di Provinsi Maluku.(POl) 


Ambon Raih Juara 2 Masak Nasional 


JAKARTA - Dengan persiapan 
yang terbatas. Tim Kota Ambon 
yang mewakili Provinsi Malu¬ 
ku mampu meraih juara pada 2 
(dua) kategori yakni posisi 4 dan 
5 besar Lomba Masak Serba Ikan 
Tingkat Nasional. Torehan juara 
yang diraih antara lain, harapan 
1 untuk kategori Menu Balita dan 
juara harapan 2 untuk kategori 
Menu Keluarga lomba masak ser¬ 
ba ikan tingkat nasional ke XVII 
tahun 2019, yang diselenggarakan 
Kementerian Kelautan dan Per¬ 
ikanan, Sabtu (14/12) di Jakarta. 

Kemenangan ini pun disyukuri 
Ketua TP PKK Provinsi Maluku, 
Widya Murad Ismail. Menurutn¬ 
ya, kemenangan ini merupakan 
awal yg baik untuk Provinsi Ma¬ 
luku di lomba masak serba ikan 
tingkat nasional.“Saya sangat ya¬ 
kin tahun depan kita bisa lebih 
baik, dan saya yakin kita bisa ma¬ 
suk 3 besar. Bahkan kalau perlu 
juara umum,” tekadnya. 

Ketua TP-PKK Promal meyaki¬ 
ni Maluku kedepan akan mampu 
meraih juara umum lomba masak 
serba ikan, karena Maluku memi¬ 
liki laut yang sangat luar bia¬ 
sa.“Kalau kita memang mau maju 
dan mau tunjukkan Maluku sep¬ 


erti apa, harus dari hal-hal sep¬ 
erti ini. Jadi ini memotivasi saya 
untuk lebih baik ditahun depan. 
Saya sangat senang event-event 
seperti ini,” akunya. 

Diketahui dalam lomba masak 
serba ikan tahun ini, Maluku di¬ 
wakili TP PKK Kota Ambon. Ket- 
erwakilan ini merupakan hasil 
seleksi lewat lomba masak serba 
ikan yang dilakukan di tingkat 
Provinsi, setelah sebelumnya 
dilakukan ditingkat kecamatan 
dan kelurahan. 

Hal ini dikatakan Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota 
Ambon, Steven B Patty. Dika¬ 
takan, Kota Ambon telah melaku¬ 
kan seleksi tingkat kelurahan dan 
kecamatan sejak bulan Juli lalu. 
Namun untuk tingkat Provinsi, 
lomba dilakukan awal Desember, 
jadi persiapan hanya seminggu. 

“Memang untuk persiapan ke 
tingkat nasional, waktunya san¬ 
gat minim. Meski demikian, kita 
bersyukur bisa dapat juara di dua 
kategori. Ini kan lomba tingkat na¬ 
sional, jadi persaingan sangat ketat. 
Untuk kategori yang bergengsi sep¬ 
erti menu keluarga, kita dapat juara 
harapan 2. Persaingannya ketat 
pada kategori ini,” jelasnya. (K02) 



BNPB Maluku Tengah Hibur Pengungsi 


sih menempati lokasi pengung¬ 
sian di Kompleks Tareng Negeri 
Tengah-Tengah Kecamatan Sala- 
hutu Kabupaten Maluku Tengah. 
Sejak 26 September pasca gempa 
Maluku warga yang mengungsi 
menempati lokasi tersebut yang 
berupa lapangan di ketinggian 
bukit. BPBD Kabupaten Maluku 
Tengah dan rombongan BNPB 
melaksanakan kegiatan dukun¬ 
gan psikososial pada Sabtu (7/12) 
dengan sasaran pengungsi Desa 
Tengah-Tengah. 

Direktur Penanganan Pengungsi 
Johny Sumbung membuka acara 
dan berpesan agar kegiatan yang 
dilakukan dapat bermanfaat ke¬ 
pada warga di tempat pengung¬ 


sian sebagai bentuk tetap adanya 
perhatian. “Kegiatan ini sebagai 
bentuk perhatian dan kami ti¬ 
dak melupakan ibu-bpak disini” 
pungkas Johny. 

Kegiatan hiburan untuk anak 
seperti permainan sulap dan ber¬ 
nyanyi bersama dijalankan oleh 
komunitas artis NKRI dan Rela- 
wan lokal yang tergabung dalam 
rombongan BNPB. Mereka sendiri 
datang langsung dari Jakarta yai¬ 
tu Pakdhe Prapto ‘Pempek’ Agus 
“Jin dan Jun” dan Wina Moreno. 
Selain itu pemutaran video eduka¬ 
si bencana gempa, juga dilakukan 
untuk mensosialisasikan penyela¬ 
matan diri bagi anak. 

Para ibu di lokasi pengungsian 
mendapat terapi mengurangi 
stress dengan berlatih bersama 
praktisi hipnoterapis yang juga 
dari rombongan BNPB yaitu Beny 
Mezarly. “Acara kita lancar, ibu- 
ibu lebih tenang dan kekhawati¬ 
rannya menurun dengan gamba¬ 
ran sikap menerima musibah yang 
dialami mereka” ujar Beny. 

Diakhir acara pemberian bingk¬ 
isan diserahkan kepada puluhan 
anak-anak berupa paket makanan 
ringan dan susu kotak yang tel¬ 
ah disiapkan oleh panitia. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












MALUKU RAYA 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 gfelliellemidkMi 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - DESEMBER 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

12 Desember 

20.00 WIT 

12 Desember 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SENIN 

23 Desember 

05.00 WIT 

23 Desember 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

18 Desember 

06.00 WIT 

18 Desember 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIM1KA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

28 Desember 

12.00 WIT 

28 Desember 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

5 Desember 

18.00 WIT 

5 Desember 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

19 Desember 

18.00 WIT 

19 Desember 

22.00 WIT 





MINGGU 

8 Oktober 

18.00 WIT 

8 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

22 Desember 

18.00 WIT 

22 Desember 

22.00 WIT 




Wagub Harap SDC Tingkatkan Keahlian Naker 


AMBON - Kehadiran Forum 
Skill Development Center (SDC) di 
Provinsi Maluku dalam meningkat¬ 
kan keterampilan tenaga kerja ses¬ 
uai kebutuhan pasar kerja di daerah, 
diharapkan dapat membantu pe¬ 
merintah daerah untuk menurunk¬ 
an angka pengangguran di Provinsi 
Maluku. Harapan ini disampaikan 
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas 
Nathaniel Orno saat memberikan 
sambutan pada acara Pelantikan 
Pengurus forum SDC Provinsi dan 
Kota Ambon serta Pembukaan So¬ 
sialisasi SDC di Aula PPN, Tantui, 
Senin (9/12). 

Forum SDC terbentuk untuk men¬ 
jalankan program terpadu dengan 
melibatkan Kementerian Ketenaga¬ 
kerjaan, Kementerian Perindustri¬ 
an, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Peren¬ 
canaan Pembangunan Nasional/ 
Bappenas dan Pemerintah Daerah. 

Program ini bertujuan meningkat¬ 
kan kerja sama antara pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, serta in¬ 
dustri dalam meningkatkan keter¬ 
ampilan tenaga kerja sesuai kebu¬ 
tuhan pasar kerja di masing-masing 
daerah. Kota Ambon sendiri bersa¬ 
ma-sama dengan sembilan belas ka¬ 
bupaten/kota lainnya di Indonesia 
masuk sebagai pilot project. 

Hadir dalam acara tersebut. Sek¬ 
retaris Daerah Provinsi Maluku, 



Fofum >0C Klto Tlnghotbon Sln«rgita> Pemetintoh. Dunia Uwiho 

«Iri, Lemboga Petotihon dan Ptndidlban Vohod. Mrto Itoyorabot; 


^ Y 

PIMBENTIKJN FOlllN SRIll DEVEIOPHENT CENTEB (SDC. 
PROVINSI HAEIIKII dan kota AMBON 


Kasrul Selang, Sekretaris Pemer 
intah Kota Ambon, A.G. Latuhe- 
ru, perwakilan Bappenas RI, 
perwakilan Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda) 
Provinsi Maluku. 

Mantan Bupati MBD ini menegas¬ 
kan, pelantikan ini bukan sekedar 
dimaknai sebagai momentum strat¬ 
egis untuk membangun fungsi dan 
peran SDC yang lebih produktif dan 
profesional.“Momentum pelantikan 
ini, menegaskan bahwa Forum SDC 
adalah sebuah forum yang bertu¬ 
juan untuk mengurangi angka pen¬ 
gangguran dengan jalan melakukan 
pelatihan-pelatihan sesuai kompe¬ 
tensi kerja,” katanya. 

Wagub mencontohkan, suatu 


daerah jika rata-rata tenaga kerja 
yang berkeinginan menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) ataupun honor 
pemerintah lebih banyak diband¬ 
ingkan yang berwiraswasta, maka 
belum dikatakan maju.“APBD kita 
itu kedengarannya besar Rp.3 trily- 
un, tapi hampir sebagian dari APBD 
itu adalah belanja aparatur, karena 
semua pencari kerja orientasinya 
PNS. Saya pikir kita harus memper¬ 
baiki lagi program kerja kita dengan 
membuka akses agar anak-anak di 
daerah punya pola pikir jangan ha¬ 
nya menjadi PNS tapi bisa berwir- 
swasta,” terangnya. 

Untuk itu. Wagub berharap, kede- 
pan SDC bisa merancang model 
perencanaan yang bisa bersinergi 


dengan pemerintah daerah melalui 
rekomendasi-rekomendasinya. 

Wagub juga berharap, kelak pela¬ 
tihan-pelatihan bagi tenaga kerja 
yang dilakukan oleh SDC bisa men¬ 
erbitkan sertifikasi sebagai jaminan 
bagi oencari kerja.“Jadi setelah pela¬ 
tihan, kalau bisa mereka bersertifi- 
kasi. Sertifikat ini yang nantinya 
menjadi jaminan mutu bagi mere¬ 
ka. Kualifikasi buat mereka untuk 
bisa bekerja,” kata Wagub. 

Wagub berharap, anak-anak Ma¬ 
luku tidak menjadi penonton di 
rumahnya sendiri. Kedepan sudah 
ada Blok Masela yang akan berop¬ 
erasi. Beberapa bulan lalu sudah 
selesai dilakukan eksplorasi awal 
blok Moa Selatan. Nanti ada lagi 
blok Moa Utara, Blok Leti, Blok Ser- 
matang, Bok Selaru. “Sekarang juga 
sedang eksplorasi tambang temba¬ 
ga dan tambang emas di Romang, 
sehingga saya khawatir anak-anak 
Maluku hanya sekedar menjadi kuli 
kasar di blok-blok ini. Tidak pernah 
jadi ahli,” cemas Wagub. 

Untuk itu, kehadiran SDC di¬ 
harapkan dapat bermanfaat 
untuk mengembangkan per¬ 
soalan ketenagakerjaan secara 
terpadu melalui pelatihan-pela¬ 
tihan ketegakerjaan. “Saya harap 
kehadiran SDC bermanfaat dan 
efektif dalam mengatasi pen¬ 
gangguran,” tandasnya. (POl) 


Bupati Lantik Pejabat di Halteng Pemkab Perhatikan Sepakbola diMalra 


WEDA - Bupati Halamahera 
Tengah, Drs. Edi Langkara, MH 
lakukan pelantikan dan pengam¬ 
bilan Sumpah Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Sekertaris Daerah 
oleh B bertempat di Aula Kantor 
Bupati, Jumat (13/12) 

Mengawali sambutannya Bupa¬ 
ti Halmahera Tengah mengatakan 
bahwa “Secara hirarki. Sekretaris 
Daerah berada pada Eselon Il/a, 
satu tingkat lebih tinggi dari jabatan 
kepala OPD lainnya. Hal ini tentu 
saja berimplikasi pada tugas, fung¬ 
si dan tanggung jawab lebih yang 
diemban oleh seorang Sekretaris 
Daerah. Sekretaris daerah dalam 
kedudukannya bertindak selaku 
koordinator pengelolaan keuangan 
daerah yang mempunyai tugas dan 
kewajiban membantu kepala daerah 
dalam penyusunan kebijakan dan 
mengkoordinasikan dinas daerah 
dan lembaga teknis daerah. 

“Selain itu. Sekretaris Daerah 
memiliki fungsi yang sangat pent¬ 
ing untuk meningkatkan kinerja 
aparatur agar tercapai tujuan pem¬ 
bangunan dan kesejahteraan mas¬ 
yarakat di daerah ini. Secara fung¬ 


sional, Sekretaris Daerah harus 
mampu memposisikan diri sebagai 
penghubung, yang menjembatani 
kepentingan, kemauan politik dan 
kebijakan Kepala Daerah den¬ 
gan Organisasi Perangkat Daerah 
lainnya,termasuk kepentingan pe¬ 
merintah dengan masyarakat. Sek¬ 
retaris Daerah juga harus mampu 
menjadi fasilitator, dan komunika¬ 
tor dalam memediasi kebijakan 
Kepala Daerah dengan DPRD seh¬ 
ingga dua Lembaga pemerintahan 
ini dapat bersinergi dalam setiap 
pengambilan keputusan politik un¬ 
tuk pembangunan kemaslahatan 
rakyat di daerah ini,” lanjut dia. 

Turut Hadir Pimpinan DPRD, 
Sekertaris Daerah,Forkompimda, 
Para Anggota DPRD, Wakil Ketua 
TP-PKK Kab.Halmahera Tengah, 
Ketua DWP Kab.Halmahera Ten- 
gah,Para Staf Ahli, Para Asisten, 
Tim Penilai dari Provinsi Malu¬ 
ku Utara, para Pimpinan OPD, 
Pimpinan Organisasi Vertikal,Pa- 
ra Istri-Istri Anggota DPRD, Para 
Istri Pimpinan OPD, ASN dilingk- 
up Pemerintah Daerah, dan 
Tamu Undangan Lainya. (K19) 



Maluku 

Tenggara saat ini terus memberikan 
kepedulian kepada dunia Olah Raga 
khususnya Sepak Bola. 

Hal ini dibuktikan dengan per¬ 
nyataan Bupati Maluku Tenggara 
M. Thaher Hanubun, dengan mem¬ 
berikan bantuan 10 (sepuluh) Buah 
Bola Kaki kepada Club Sepak Bola 
yang sudah terdaftar pada Asosiasi 
Sepak Bola Kabupaten (ASKAB), 
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indo¬ 
nesia (PSSI) Maluku Tenggara. Per¬ 
nyataan sepak bola ini disampaikan 
M. Thaher Hanubun saat membuka 
Liga ASKAB PSSI Maluku Tengga¬ 
ra, yang memperebutkan Piala Bu¬ 
pati Pertama Tahun 2019 di Stadion 
Maren. Langgur, Sabtu (7/12). 


Hanubun sangat menyambut 
baik dan mendukung sepenuhn¬ 
ya kegiatan Kejuaraan Sepak Bola 
Bupati CUP Pertama, dengan hara¬ 
pan semoga berkualitas, sukses 
dan lancar serta bermanfaat bagi 
prerstasi Olah Raga khususnya 
Sepak Bola di Kabupaten nMalu- 
ku Tenggara. M. Thaher Hanubun 
juga menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan yang set¬ 
inggi-tingginya atas keikutsertaan 
dan kehadiran peserta Tim Sepak 
Bola Ohoi-ohoi, baik dari Kei Ke¬ 
cil maupun Kei Besar serta per¬ 
wakilan Club Kompleks. 

Bupati Maluku Tenggara M. Tha- 
her Hanubun, mengajak semua 
peserta bertandinglah dengan 
sungguh, menjunjung tinggi sport¬ 
ivitas, Fair Play, Jujur, Disiplin dan 
Taat Pada Ketentuan yang berlaku 
agar mampu bersaing dan menjadi 
pemenang, sehingga kalian dapat 
dibentuk menjadi generasi muda 
Bangsa yang pantang menyerah, 
berjiwa besar dan mampu berkip¬ 
rah membangun Negeri tercinta 
ini dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada umumnya. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

































06 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Pengrajin Lilin di Kebanjiran Order Jelang Natal 



BOYOLALI - Perayaan Natal 
membawa berkah bagi para perajin 
lilin di Boyolali, Jawa Tengah. Or¬ 
der lilin meningkat, khususnya lilin 
penerangan untuk kegiatan ibadah. 

“Untuk Natal ini banyak keluar, 
kalau di kami sebut lilin peneran¬ 
gan itu, jadi untuk sembahyangan, 
lilin yang model pilar. Banyak gere¬ 
ja yang pesan,” kata Arini Khoiriah, 
perajin lilin ditemui di rumahnya 
Dukuh Candi, Desa Candi, Ke¬ 
camatan Ampel, Boyolali, Kamis 
(13/12). 

Peningkatan order tersebut, 
dikemukakan Airin, sekitar 30 sam¬ 
pai 40 persen. Namun untuk beber¬ 
apa jenis tertentu, peningkatannya 
hampir mencapai 100%. 

“Jumlahnya yang biasanya 5.000 
kini menjadi 9.000 (batang),” jelas 
pemilik usaha pembuatan lilin den¬ 
gan merek Naturaline ini. 

Bahkan sampai saat ini saja, pe¬ 
sanan lilinnya sudah mencapai 11 
ribu batang. Pesanan datang dari 


gereja di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. Selain itu juga di pasar lo¬ 
kal, seperti Solo, Klaten, Yogyakar¬ 
ta, Semarang, hingga Bali. 

“Yang ke Banjarmasin, bahkan or¬ 
dernya naik dua kali lipat untuk Na¬ 
tal tahun ini,” imbuh Airin. 

Peningkatan pesanan liln, tak 
hanya dari gereja maupun pasar 
modern. Tapi juga pasar-pasar tr¬ 
adisional. Tak hanya lilin peneran¬ 
gan, tapi juga lilin dekoratif mau¬ 
pun aromatik. “Supermarket dan 
pasar tradisional itu meningkat juga 
(permintaan lilin),” katanya. 

Dijelaskan dia, usaha pembuatan 
lilin ini telah dirintisnya sejak tahun 
2008 lalu di Solo. Kemudian mulai 
tahun 2013, pindah ke Boyolali dan 
mulai fokus ke usahanya tersebut. 
Lilin yang dibuat pun beraneka rag¬ 
am. Selain lilin penerangan juga lil¬ 
in dekoratif dan aromatik. 

“Kita lebih banyak ke dekoratif 
dan aromatik. Fokusnya ke situ tapi 
kita banyak juga bikin yang untuk 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

SUahkan hubungi 
redaksi@leiemuku.com atau 
0852 - 5492-2767 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter.com/lelernukucom 
issuu.com/lelemukucom 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukuconn 
linkedin.com/connpany/lelemukucom 
telegram. me/lelemukuco m 
lelemuku.business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.id 

^JL ceTlcemmTinTkmi 


lilin penerangan.” 

Lilin yang dibuat pun beraneka 
bentuk dan aroma. Untuk aroma, 
disebutnya ada 14 aroma. Untuk lil¬ 
in dekoratif dan aromatik, pasarnya 
lebih banyak ke Bali dan sejumlah 
supermarket. “Di Bali di hotel-hotel 
dan restoran. Ada 14 aroma. Bisa 
juga custom. Terbaru aroma kopi, 
di Bali banyak yang pakai aroma 
kamboja. Yang paling laris di Bali 
maupun disini juga itu aroma (un¬ 
tuk) pengusir nyamuk,” ucapnya 
“(Lilin) Ini kan tidak berasap, jadi 
aman. Untuk bayi, orang sakit asma 
itu aman, tidak ada efek samping, 
tidak nyesek. Ini cuma aromanya 
saja,” tambah dia. 

Selain aroma kamboja, lilin aroma 
terapi-nya juga tersedia dalam ban¬ 
yak varian aroma, seperti lavender, 
green apple, ylang-ylang, rose, san- 
dalwood, scewpine, pandan, frangi- 


pani dan lainnya 

Menjelang Natal dan tahun baru 
ini, permintaan lilin dekoratif dan 
aromatik juga mengalami pening¬ 
katan. Pihaknya memperkirakan 
kemungkinan karena bersamaan 
dengan liburan. 

Model atau bentuk lilin yang dib¬ 
uat pun beraneka ragam. Terbaru, 
Airin juga memproduksi lilin ikon 
Boyolali, seperti berbentuk gunung 
(kerucut), ken atau tempat susu, jag¬ 
ung dan labu. 

Bahkan, dia juga membuat li¬ 
lin dengan bentuk tengkorak. 
“Ada pasarnya (lilin bentuk teng¬ 
korak). Pasarnya memang khu¬ 
sus, jadi ada orang-orang yang 
suka tema-tema tertentu gitu, ada 
restoran di bali, semua ornamen¬ 
nya tengkorak, jadi mereka pesan 
segala ukuran untuk menghia¬ 
si restorannya,” katanya. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #021 

MENDATAR 

1. Baik tingkah lakunya. 4. Cuma; hanya. 8. Orang yang 
melihat nasib orang lain. 9. Burung berbulu indah. 10. Tin¬ 
dih dengan kuat. 11. Arah antara tenggara dan barat daya. 
12. Musuh. 14. Duta. 17. Catatan hasil rapat. 19. Saat 
memetik hasil bumi. 21. Angot. 22. Pengairan. 23. Lilin. 
24. Skandal. 

MENURUN 

1. Nama ikan. 2. Lem. 3. Meskipun. 4. Nama hari. 5. 
Keadaan genting. 6. Bagaikan bumi yang tak digenangi 
air. 7. Nasabah usaha. 12. Menguak tirai. 13. Nisbi; tak 
mutlak. 15. Alat yang dipakai untuk berperang. 16. Suku di 
Amerika. 18. Kanker jinak. 19. Utama. 20. Pohon kelapa. 


1 


r! 


3 


4 


5 


6 


7 

. f 








1 






8 





* 



9 












i 



■ 



10. 





1 

11 








' 



1 


i 




12 




13 


i 

14 

■ 



15 









16 


' 


17 


18 





i 

19 




20 








i 



■ 



21 ; 

./.J 






22 


. ■ 





; 





'^4 



■ 





23 








24 






www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















































































ANEKA RAGAM 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 



FILOMINO #021 




Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Mahkota: 

Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



1 



5 


4 

4 



5 

3 

1 


8 


1 



4 

4 



1 



2 




5 

1 

7 

7 




1 



1 


1 





3 

1 



6 



1 


3 





3 

4 





4 

3 

1 


9 

1 






1 


1 


6 

1 

4 


1 

9 

1 

6 





5 







3 




1 


5 



1 




1 


1 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


7 





6 



3 

1 


9 

3 


7 


8 

4 





8 

9 






7 




8 



8 

5 






4 

7 



1 




2 






7 

6 





6 

3 


8 


2 

4 


9 

4 



9 





6 


Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


• 5 —-Believe /t or Not!’ 



nr»;V » " 


Tie6 owe ON t)AlLY.^ 

Op ^.C 

PAS WoRNi A 'Tte 

tJAW rop THe 

wnnoor 

12-14 9 2019 Ripley Entertamnient Inc. 


AUSTiN,TexA'e., 

'iMe ONUV Cttv \N) tHg. 

^TlLu A 

OP i&s-fbcrr-TALL 

MOONLIGHT ToWeRS — 

TH& PiR&t VER&ioj op A 

DAv light 

A ey^-iEM op 
C^R^on‘-apc LAMPs. 


i<:>o 


Rqde3^s - Penso^atauTK^ 

“Hingga 2015, negara Duhai tidak memiliki alamat standar untuk sistem surat 
menyurat” 

“lan Squires dari Washington DC selalu menggunakan berbagai jenis 
dasi setiap hari dalam 7 tahun terakhir ini tanpa pernah menggunakan 
dasi tersebut 2 kali atau berkali-kali. “ 

“Kota Austin di Texas adalah satu-satunya kota di dunia yang masih 
menggunakan menara penerang jalan jenis cahaya terangbulan. Yang 
sudah tidak dipergunakan oleh tiang lampu lainnya. “ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











































































08 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


Banggar DPR RI 
Utamakan Sulsel 

Wakil Ketua Badan Anggaran 
(Banggar) Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR- 
RI), Rusdi Masse, menyampaikan 
komitmen mengutamakan pemba¬ 
ngunan daerah, salahnya satunya 
daerah Sulawesi Selatan (Sulel). 
“Kami berkomitmen menguta¬ 
makan pembangunan daerah. 
Melalui kunker (Kunjungan Kerja) 
Banggar ini kami harap bisa dapat 
masukan dan informasi mengenai 
bahan dalam pelaksanaan APBN 
2020 supaya kedepan bisa naik,” 
ungkap Rusdi Masse dalam sambu¬ 
tannya di Rujab Gubernur Sulsel, 
Jalan Urip Sumoharjo Makassar, 
Kamis, (12/12). 

Olehnya itu, mantan Bupati Sidrap 
dua periode ini menyampaikan 
kepada seluruh hadirin. Bahwa, 
kedatangan dirinya bersama rom¬ 
bongan Banggar DPR RI untuk men¬ 
getahui jelas kebutuhan masyarakat 
Sulsel dari segi pembangunan infras¬ 
truktur dan tata ruang. 

“Kerja kali ini untuk mengetahui 
perkembangan pembangunan yang 
tengah dilaksanakan baik kabupaten 
maupun kota di Sulsel,” kata Ketua 
DPW Nasdem Sulsel itu. 

Yang lebih penting katanya, 
bagaimana seluruh elemen terma¬ 
suk Pemprov agar memperhatikan 
bagaimana pengaruh krisis ekonomi 
global dalam ketidakpastian mem¬ 
buat hambatan terhadap ekonomi 
bahkan sampai mempengaruhi 
ekonomi nasional. “Kami juga ingin 
mengetahui mengenai impelemen- 
tasi alokasi dan transfer daerah, dan 
Dana Desa sejauh mana alokasi itu 
mampu mendukung proses pemba¬ 
ngunan dan meningkatkan layanan 
publik di Sulsel,” tandasnya. 

Olehnya itu, dirinya berharap Gu¬ 
bernur Sulsel dan seluruh walikota 
dan bupati untuk segera membuat 
proposal dan rencana pembangunan 
untuk Sulsel sendiri. 

“Saya harap Pak Gub, walikota, bu¬ 
pati dan Pimpinan Bank Indonesia 
bisa menyampaikan ide dan gagasan 
yang bisa ditindaklanjuti nantinya di 
Banggar,” pungkasnya. (P06) 

Diskominfo Papua Kuatkan 
Jaringan Fiber Optik 

Dinas Komunikasi dan Informa¬ 
tika (Kominfo) Provinsi Papua me¬ 
mastikan telah menyiapkan langkah 
antisipasi untuk mengatasi ganggu¬ 
an jaringan Fiber Optik (FO) saat 
pelaksanaan Pekan Olahraga Nasi¬ 
onal (PON) XX 2020 di Bumi Cen- 
derawasih. 

Menurut Kepala Dinas Kominfo 
Papua, Kansiana Salle, langkah anti¬ 
sipasi itu yakni dengan menyewa ja¬ 
ringan Vsat, agar jaringan Teknologi 
dan Informasi (TI) tetap tersedia saat 
iven empat tahunan itu dihelat. 

“Kita sudah ada langkah antisipasi 
jika seandainya kejadian gangguan 
fiber optik bawah laut saat pelaksa¬ 
naan PON. Yaitu memback up den¬ 
gan jalur Vsat. Tapi kita tetap berdoa 
supaya saat pelaksanaan PON infra¬ 
struktur internet ini tidak bermas¬ 
alah. Sebab untuk mendukung SIM 
PON itu harus tersedia jalur internet 
yang maksimal,” terang Kansiana 
dalam sambutannya pada Pers Ghat- 



ering TI dan Layanan Media PON 
XX 2020 di Papua, Jumat (13/12), di 
Jayapura. 


fonsiana pada kesempatan itu, 
mendorong keterlibatan pers dalam 
menunjang suksesnya teknologi in¬ 
formasi saat penyelenggaraan PON. 
Sebab disadari Kansiana, tanpa 
peran insan pers informasi terkait 
pelaksanaan PON, tak bakal tereks¬ 
pos dengan baik. 

“Kami anggap peran dari insan pers 
luar biasa. Sehingga pertemuan den¬ 
gan insan pers hari ini, kita harap 
mampu mendorong kerja sama yang 
lebih maksimal untuk PON, lebih 
khusus dalam bidang teknologi in¬ 
formasi,” pungkasnya. 

Sementara Wakil Ketua Bidang Hu¬ 
mas PB PON Azis Matdoan menya¬ 
takan peran pers sangat vital untuk 
mendukung PON, lebih khusus da¬ 
lam penyediaan informasi. 

Oleh sebab itu, PB PON Papua 
bakal melibatkan kalangan pers di 
Jayapura, untuk ikut memantau seka¬ 
ligus menyediakan informasi saat 
pelaksanaan PON 2020 mendatang. 
“Namun nanti kita akan membu¬ 
ka pendaftaran dulu bagi wartawan 
yang bakal melakukan peliputan 
secara manual dan online. Sehingga 
diharapkan bisa mendukung keter¬ 
sediaan informasi saat pelaksanaan 
PON nanti,” harap dia. (Po2) 

Korban Rokok Vapine 
Jadi 52 Orang 

Para pejabat kesehatan di AS men¬ 
gatakan, Kamis (12/12), ada tamba¬ 
han empat kasus kematian akibat 
penyakit pernafasan misterius yang 
terkait rokok elektrik sejak pekan 
lalu. Dengan kematian baru itu, jum¬ 
lah kematian terkait rokok elektrik 
bertambah menjadi 52 orang. 

Dilaporkan Reuters, Pusat Pengen¬ 
dalian dan Pencegahan Penyakit AS 
(CDC) juga melaporkan per 10 De¬ 
sember, ada tambahan sebanyak 118 
penderita baru yang dirawat di ru¬ 
mah sakit. Penderita baru itu berasal 
dari dari 50 negara bagian. Distrik 
Columbia, dan dua wilayah AS. Jum¬ 
lah orang yang dirawat terkait vaping 
sekarang mencapai 2.409. 

Kasus kematian di 26 negara bagian 
dan Distrik Columbia sudah dikon¬ 
firmasi. 

Para pejabat AS bulan lalu melapor¬ 
kan penemuan Vitamin E asetat. Ba¬ 
han itu diyakini digunakan sebagai 
bahan untuk mengencerkan produk 
vaping ilegal yang mengandung 
komponen ganja. Vitamin E asetat 
itu ditemukan dalam sampel jarin¬ 
gan paru-paru dari 29 pasien. 

CDC menyatakan Vitamin E asetat 
sebagai ‘bahan kimia yang mengkha¬ 
watirkan” dan merekomendasikan 


bahan kimia itu tidak ditambahkan 
pada rokok elektrik atau produk va¬ 
ping lainnya. Sementara itu, penyeli¬ 
dikan masih berlangsung. (VOA) 

Hari Keanu Reeve 
Dirayakan Mei 2021 

Pada Mei 2021 nanti, para peng¬ 
gemar aktor Keanu Reeves bisa me¬ 
nikmati penampilan Keanu pada 
dua sekuel film laris pada hari yang 
sama. Sekuel film “Matrix” dan 
“John Wick” akan tayang di bioskop- 
bioskop di Amerika Serikat serentak 
pada 21 Mei 2021. 

Jadwal tayang secara tidak sengaja 
berbarengan, meski kedua dari dua 
distributor yang berbeda. Film sains 
fiksi “The Matrix 4” diproduksi oleh 
Warner Bros, sedangkan “John Wick: 
Chapter 4” dari pesaing, Lionsgate 
studio. 

Meski tanggal penayangan masih 
bisa berubah, tetapi hal itu tidak 
menghentikan para penggemar berat 
aktor “Point Break dan “Bill and Ted” 
untuk membanjiri media sosial den¬ 
gan antusiasme mereka. “Usul untuk 
mencanangkan 21 Mei...sebagai hari 
libur nasional Keanu Reeves,” cuit 
Meagan Navarro. 

“Kita harusnya menjadikan 21 Mei 
sebagai hari Keanu dari sekarang,” 
tambah @WeWatchedMovie. Kete¬ 
naran aktor berusia 55 tahun itu 
meroket beberapa tahun terakhir. 
Bahkan ada yang menyebut fenome¬ 
na itu sebagai “Keanuaissance.” 

Sulih suara dan karya motion cap- 
ture atau proses perekaman gerakan, 
Keanu dalam beberapa film seperti 
“Cyberpunk 2077”, mendapat sam¬ 
butan hangat dari komunitas pemain 
video gim. Dia juga dipuji karena 
rendah hati dan dipandang mewakili 
penolakan terhadap gaya hidup Hol¬ 
lywood yang dangkal. 



Dia juga disebut “kesayangan inter¬ 
net” karena banyaknya meme dari 
foto-foto kehidupan sehari-harinya. 

Sekuel Matrix, yang menceritakan 
para manusia yang terjebak di real¬ 
itas maya oleh mesin-mesin, meraup 
pemasukan AS$ 1,6 miliar dari pen¬ 
jualan tiket di seluruh dunia. (VOA) 

Kamerun Kampanye 
Vaksinasi Nasional 

Kamerun meluncurkan kampanye 
vaksinasi nasional untuk menghen¬ 
tikan wabah campak tahun ini yang 
telah menjangkiti lebih dari 3.000 
orang, terutama anak-anak. Wilayah 
yang paling terjangkit negara di Af¬ 
rika tengah itu adalah perbatasan 
utara dengan Nigeria dan Chad, 
tempat 17 anak meninggal bulan ini. 
Pejabat kesehatan setempat percaya 
lebih banyak orang tertular, karena 
hampir 30% populasi mengunjungi 


fasilitas kesehatan konvensional. 

Tim vaksinasi yang dikirim ke 
kota-kota dan desa-desa di sekitar 
ibukota Kamerun, Yaounde, itu dip¬ 
impin oleh Dr. Edzoa Brice. Edzoa 
berada di jalan-jalan Yaounde un¬ 
tuk memberi tahu penduduk bahwa 
tim vaksinasi ditempatkan di semua 
persimpangan jalan, gereja, sekolah, 
pasar dan tempat-tempat rakyat ber¬ 
kumpul. Tim vaksinasi tidak akan 
mengunjungi rumah seperti yang 
selalu mereka lakukan pada masa 
lalu. Ia mengatakan pada masa lalu, 
mereka tidak bertemu banyak orang 
tua dan anak-anak di rumah, karena 
mereka pergi ke sekolah, ke lahan 
pertanian, kantor atau pasar. 

Jururawat Theresia Mabuh, anggota 
tim vaksinasi dari Kementerian Kes¬ 
ehatan Masyarakat Kamerun menga¬ 
takan, kampanye vaksinasi ini bertu¬ 
juan menyelamatkan jutaan nyawa 
yang terancam oleh wabah campak. 

“Ini efisien, sederhana dan gra¬ 
tis untuk semua anak, jadi saya 
menyerukan kepada semua orang 
tua untuk memvaksinasi anak mer¬ 
eka. Kami juga mempunyai obat cac¬ 
ing untuk anak-anak usia satu tahun 
hingga lima tahun. Kami sediakan 
juga vitamin A yang diberikan untuk 
bayi usia 6 bulan hingga balita,” kata 
Theresia Mabuh. 

Kementerian Kesehatan Mas¬ 
yarakat melaporkan bahwa di 
wilayah utara, terdapat lebih 2.000 
dari 3.000 kasus dilaporkan tahun 
ini. Adapun tingkat kelahirannya 
yang lebih tinggi dan cakupan vaksi¬ 
nasi rutin lebih rendah, karena ham¬ 
pir 3 dari setiap 10 ibu mengunjungi 
sarana kesehatan tradisional. 

Mereka lebih suka praktik dukun 
tradisional Afrika, yang lebih mu¬ 
dah dijangkau daripada rumah 
sakit yang sangat jauh, kekurangan 
tenaga dan pengobatan. Kekha¬ 
watiran dan kesalahan informasi 
membuat rasa tidak percaya pada 
sebagian vaksinasi. Sebagian orang 
tua menolak atau lupa meminta 
anak-anak mereka divaksinasi keti¬ 
ka mereka berusia 9 bulan, seperti 
yang disarankan oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO). 

Loveline Tossam, ibu berusia 23 ta¬ 
hun dari dua anak mengatakan hal 
itu setelah kematian bayinya yang 
berusia 2 tahun, tidak lama setelah 
dia tiba di rumah sakit distrik Biyem 
Assi di Yaounde, Staf medis memberi 
tahunya bahwa ia harus memvaksi¬ 
nasi anak-anaknya. 

“Dia batuk, sangat lemah dan 
muntah tanpa henti. Dua puluh em¬ 
pat jam kemudian, kami kehilangan 
dia dan sekarang saya tahu bahwa 
kami seharusnya memberinya vaksi¬ 
nasi,” kata Loveline Tossam. 

WHO mencatat, keraguan mem¬ 
vaksinasi adalah salah satu dari 10 
ancaman terbesar kesehatan dun¬ 
ia, yang menyebabkan merebaknya 
kembali campak di beberapa negara. 

Perwakilan WHO di Kamerun, Dr. 
Phanuel Habimana mengatakan, 
orang harus mempercayai kemam¬ 
puan vaksin untuk menyelamatkan 
jiwa. (VOA) 

Danny Aielio Tutup Usia 

Danny Aielio, aktor veteran, yang 
terkenal membintangi film-film 
seperti “Do the Right Thing” karya 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














ANTAR BANGSA 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 


sutradara Spike Lee dan”The Purple 
Rose of Cairo” karya Woody Allen 
dan puluhan film lainnya, mening¬ 
gal dalam usia 86, kata juru bicaran¬ 
ya, Jumat (13/12). 

Aiello, yang mendapatkan nom¬ 
inasi Academy Award dan Gold- 
en Globe untuk peran pendukung 
sebagai Sal the pizza di film karya 
sutradara Spike Lee pada 1989, 
meninggal pada Kamis (12/12) 
malam setelah sempat sakit, kata 
Tracey Miller dalam pernyataan 
melalui. 

Aktor dan musisi yang telah meng¬ 
umpulkan lebih dari 100 kredit film 
dan televisi dalam kariernya men¬ 
catat kisah hidupnya dalam auto¬ 
biografi berjudul ‘Aku Hanya Tahu 
Siapa Diriku Ketika Aku Menjadi 
Orang Lain.” “Yang bisa saya ka¬ 
takan adalah Danny adalah bakat 
langka dan pria yang luar biasa,” 
kata agen kesusasteraannya, Jennifer 
De Chiara, kepada Reuters melalui 
email. “Dunia mencintai Danny, 
dan dia juga mencintai mereka.” 

Aiello yang lahir di New York tum¬ 
buh dalam fcmiskinan di West Side 
kota dan wilayah Bronx. Ia memulai 
karier aktingnya pada usia 35 tahun. 

Ia bekerja keras untuk mendapa¬ 
tkan peran, termasuk sebagai ma¬ 
fia di film “The Godfather Part 11” 
karya Prancis Ford Coppola. 

Nasibnya berubah ketika sutrada¬ 
ra mulai memberinya peran-peran 
cukup penting pada 1980-an, ter- 
masuksebagai suami yang kasarda- 
lam film karya Woody Allen yang 
dirilis pada 1985 “The Purple Rose 
of Cairo” dan dalam “Moonstruck” 
karya Norman Jewison pada 1987. 
Dalam film “Moonstruck”, Aiel¬ 
lo berperan sebagai tunangan dari 
karakter seorang perempuan galau 
yang diperankan oleh Cher. 

Aiello, yang tinggal di New Jer- 
sey, telah menikah selama hampir 
65 tahun. Dia dan istrinya Sandy 
Cohen memiliki empat anak dan 
10 cucu. Salah satu anaknya ada¬ 
lah Danny Aiello III, seorang ak¬ 
tor dan pemeran pengganti yang 
meninggal karena kanker pank¬ 
reas pada 2010. Danny Aiello III 
wafat pada usia 53. (VOA) 

Gerakan Satu Bapak 
Satu Pohon di Kupang 

Walikota Kupang Dr. Jefirstson 
R. Riwu More, MM, MH bertemu 
dengan para Pengurus Kaum Ba¬ 
pak tingkat Sinode GMIT (PKBS 
GMIT), di Rumah Jabatan Waliko¬ 
ta Kupang, hari ini, Sabtu (14/ 12) 



Program PKBS GMIT Gerakan Satu 
Bapak Satu Pohon (G-SAPA-SAPO) 
yang telah dicanangkan pada bu¬ 
lan November lalu di Jemaat Istana 
Kasih Talaka Fatukoa. 

Hadir juga dalam pertemuan 
tersebut Ketua PKBS GMIT Dr. 
Rodialek Polio dan Sekretaris 
PKBS GMIT, Haris Oematan serta 
para Pengurus Kaum Bapak ting¬ 
kat Klasis dan tingkat Jemaat di 
wilayah Kota Kupang yang ber¬ 
jumlah sekitar 50 orang. 

Dalam pertemuan yang mendi¬ 
skusikan keterkaitan G-SAPA SAPO 
dengan Gerakan Kupang Hijau Pe¬ 
merintah Kota Kupang itu PKBS 
GMIT meminta kepada Walikota 
Kupang barbagai arahan serta lang¬ 
kah konkrit sinergitas antara Pemer¬ 
intah Kota Kupang dengan PKBS 
GMIT terkait program Kupang Hi¬ 
jau agar dapat sejalan dengan me¬ 
manfaatkan musim penghujan di 
bulan Desember ini. 

Walikota Kupang, Dr. Jefry Riwu 
Kore menyampaikan terima kasih 
atas kehadiran para pengurus kaum 
bapak serta kepedulian PKBS GMIT 
terhadap lingkungan melalui G-SA¬ 
PA SAPO sebagai dukungan terha¬ 
dap Gerakan Kupang Hijau Pemer¬ 
intah Kota Kupang, “saya bersyukur 
dan mengapresiasi dukungan dari 
PKBS terhadap program Kupang 
Hijau, ini berarti semakin banyak 
dukungan berbagai kalangan terh¬ 
adap Pemerintah Kota Kupang ter¬ 
utama dalam upaya mewujudkan 
visi dan misi Kota Kupang demi 
kesejahteraan masyarakat,” sambut 
Walikota Kupang. 

Lebih lanjut, Dr. Jefry Riwu Kore 
mengatakan bahwa dengan adan¬ 
ya sinergi antara Pemerintah Kota 
Kupang dan PKBS GMIT dirinya 
merasa optimis tidak hanya gera¬ 
kan tanam pohon, namun program 
tanam air dan pengurangan sampah 
plastik juga akan terlaksana dan 


mendapat dukungan berbagai pi¬ 
hak. Oleh karenanya, ia mengung¬ 
kapkan pada tahun 2020 Pemerin¬ 
tah Kota Kupang tidak hanya akan 
menata infrastruktur dan pertaman¬ 
an perkotaan namun seiring dengan 
itu juga akan tetap menggalakkan 
Gerakan Kupang Hijau, terutama 
oleh jajarannya serta stakeholder 
yang bermitra dengan Pemerintah 
Kota Kupang. 

Walikota Kupang dalam kesem¬ 
patan itu juga meminta dukungan 
PKBS GMIT terhadap berbagai 
upaya pemerintah dalam pemenu¬ 
han kebutuhan mendasar bagi mas¬ 
yarakat seperti kesehatan, pendi¬ 
dikan juga pemenuhan kebutuhan 
air, penataan infrastruktur yakni 
jalan, trotoar, drainase, taman kota 
dan infrastruktur persampahan 
perkotaan. 

Dr. Rodialek Polio menyampaikan 
bahwa sesi sharing dan diskusi ini 
adalah pertemuan tindak lanjut dari 
deklarasi PKBS GMIT untuk men¬ 
dukung program Gerakan Kupang 
Hijau yang dicanangkan oleh Wa¬ 
likota Kupang serta aksi ‘satu bapak 
satu pohon atau dikenal dengan 
sebutan G-SAPA SAPO, “kami ti¬ 
dak akan membiarkan Pemerin¬ 
tah bekerja sendirian, oleh karena 
itu PKBS GMIT akan turut serta 
bersama dengan Pemerintah Kota 
Kupang membangun daerah ini se¬ 
bagai bagian dari pelayanan kami,” 
pungkasnya. (K04) 

Emirat Arab Bangun 
Kompleks Lintas Agama 

Uni Emirat Arab baru-baru ini 
mengungkap visinya mengenai ke¬ 
harmonisan beragama. Negara fed¬ 
erasi tujuh emirat yang kaya raya 
iniakan membangun kompleks 
ibadah yang terdiri dari masjid, ge¬ 
reja dan sinagoga di ibukota negara 
itu. Abu Dhabi. Disebut Abrahamic 
Family House, kompleks itu tidak 
hanya digunakan sebagai tempat 
beribadah namun juga berbagai 
kegiatan yang menekankan pada 
dialog antar agama. 

Prakarsa membangun Abrahamic 
Family House ini lahir saat kunjun¬ 
gan Paus Fransiskus Februari lalu ke 
Uni Emirat Arab. Beberapa bulan 
kemudian, tepatnya bulan Septem- 
ber,bersama Imam Besar al-Azhar, 
Sheikh Ahmed el-Tayeb, ia mem¬ 
buat deklarasi bersama yang men¬ 
dorong persaudaraan antar umat 
manusia. Salah satu wujud deklara¬ 
si itu adalah membuat kompleks 
rumah ibadah Abrahamic Family 


House. 

Kompleks yangluar biasa luas itu 
akan berdiri di pulau Saadiyat.Kare- 
na ukurannya yang raksasa dan de¬ 
sainnya yang fenomenal, kelak kom¬ 
pleks itu menjadi atraksi tersendiri 
bagi Abu Dhabi. 

Direncanakan tuntas dibangun 
pada 2022,kompleks itu dirancang 
oleh arsitek kelas dunia Sir David 
Adjaye.Adjaye yang kelahiran Tan¬ 
zania dikenal publik AS sebagai 
orang yang mendesain Museum 
Nasional Sejarah dan Budaya Mas¬ 
yarakat Amerika Keturunan Afrika 
yang baru selesai dibangun di Wash¬ 
ington DC. 

Komisi Tinggi Persaudaraan Ma¬ 
nusia membantah kalau kompleks 
itu kelak hanya akan menjadi atraksi 
turis atau museum. Menurut komisi 
itu, kompleks itu akan menjadi tem¬ 
pat ibadah rakyat Uni Emirat Arab 
yang sangat beragam. Sebagaimana 
diketahui, negara itu menjadi pusat 
destinasi bagi jutaan pekerja asing, 
dan agama mereka sangat beragam. 

Komisi itu mencatat. Muslim 
merupakan kelompok terbesar di 
negara itu, namun ada ratusan ribu 
warga Kristiani - umumnya Katolik 
- dan lebih dari 3000 orang Yahudi. 
Rencana besar Uni Emirat Arab ini 
dilahirkan bersamaan dengan pen¬ 
gakuan bahwa tahun 2019 sebagai 
tahun toleransi beragama. 

Banyak orang menyambut rencana 
pendirian kompleks ibadah ini, ter¬ 
masuk Chris Wadelton dari Gereja 
Katolik St Phillip Neri di Mary- 
land. “Saya kira dalam lingkungan 
kita hidup sekarang ini, di mana 
kekerasan semakin menjadi-jadi, 
terutama kekerasan terkait agama, 
di berbagai penjuru dunia seperti di 
Srilanka Selandia Baru, Timur Ten¬ 
gah, gagasan ini sungguh menyegar¬ 
kan. Kerukunan antar agama pent¬ 
ing untuk menjaga keharmonisan 
dunia, kata Wadelton. 

Namun tak sedikit yang menen- 
tang,Paus Fransiskus mendapat kri¬ 
tikan tajam dari penganut Katolik 
tradisionalis.Mereka menuduhnya 
mendukung sinkretisme atau men¬ 
yatukan berbagai agama dan ke¬ 
percayaan. Namun delegasi Vatikan 
yang mengiringi kunjungan Paus ke 
Uni Emirat Arab membantahnya.Ia 
mengatakan, setiap agama meme¬ 
gang identitasnya masing-masing di 
kompleks itu. 

Dalam pidatonya usai menan- 
dantangani deldarasi bersama. 
Paus menekankan pentingn¬ 
ya kerukunan beragama. (VOA) 


GARFIELD - Paws.inc 





www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















10 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


OPINI 


Dari Redaksi... 



tunjukkan sikap pura-pura ke setiap orang yang 
katong temui. Barang hari-hari ini semua kesala¬ 
han orang lain bisa deng gampang dapa angkat 
di media sosial macan facebook deng whatsapp. 
Kenapa sampe katong harus tulis hal-hal yang 
seng baik seperti itu. padahal ada ajaran kalo 
kejahatan seng perlu dibalas dengan kajahatan 
melainkan kebaikan. Lalu kapan lagi kebaikan di 
kepualuan ini katong sembunyikan terus. Semen¬ 
tara barang-barang jahat dan seng baik semakin 
berkeliaran dan rugikan masyarakat yang su ma¬ 
cam pengemis. 

Banyak orang di kabupaten ini pake orang 
miskin par dapat wang besar banyak, la pas su 
dapa wang. Dong diam dan seng bagi lai par mas¬ 
yarakat yang seharusnya berhak terima. 

Yang paling parah lai, banyak dana yang datang 
dari luar daerah untuk masyarakat ini tapi seng 
sampe-sampe ke nene-nene dan mama-mama 
janda pung tangan. Dana itu dapa pangkas dari 
oknum-oknum tertentu la dong kasi pas ada satu 
acara yang nanti dong umumkan kalo dorang yan 
kasi sumbangan, padahal itu bukang dong pung 
wang keringat. 

Katong bicara barang ini, la beta ada ingat satu 
kejadian kemarin tentang satu nene yang seng 
bisa pulang ke dia pu kampung di Batu Putih sana. 
Barang seng ada oto yang mo angkat dia. Antua 
barapa kali leften par oto penumpang tapi ponoh. 

Lalu ada dua mobil mewah di kabupaten ini 
lewat. Dua mobil ini stop pas disamping antua 
mama yang ada pegang dua karung isi kasbi. An¬ 
tua pikir dua mobil plat merah ini stop par jemput 
antua, tapi ternyata sopir dari salah satu mobil itu 
berhenti barang mo buang sampah yang ada da¬ 
lam kendaraan. 

Abis buang sampah satu tas plastik, 2 mobil me¬ 
wah itu lanjutkan perjalanan. Sementara antua 
mama cuma berdiri begitu saja... 

Salamat Menyambut Natal Kristus. (***) 


TerbangUn^ Bersama Haiiey 


Oleh: Ali Umar 


DIREKTUR Utama Garuda Indonesia I 
Gusti Ngurah Askhara Danadiputra adalah 
contoh pejabat publik yang secara telanjang 
menyalahgunakan kekuasaan demi kepent¬ 
ingan pribadi. Ia diduga telah meminta 
kelonggaran pemeriksaan Bea dan Cukai saat 
pendaratan pesawat baru Garuda dengan 
tujuan menyelundupkan Harley-Davidson. 
Baru memimpin perusahaan pelat merah itu 
selama setahun, sudah selayaknya ia dicopot 
dari jabatannya. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Er- 
ick Thohir menyebut nama bekas Direk¬ 
tur Utama Pelindo III itu sebagai pemilik 
kargo bodong tersebut. Erick memutuskan 
mencopot I Gusti Ngurah Askhara setelah 
menerima surat dari Dewan Komisaris dan 
Komite Audit Garuda tentang hasil investi¬ 
gasi penyelundupan tersebut. Sepeda motor 
Harley klasik tipe Shovelheadini dipesan 
pada 2018 dan transaksi pembeliannya baru 
terjadi April lalu, kemudian diangkut ke pe¬ 
sawat baru Garuda Airbus A330-900 Neo. 

Merugi Rp 2,45 triliun tahun lalu, maskapai 
penerbangan pelat merah ini memesan sem¬ 
bilan pesawat terbaru Airbus yang dikirim 
bertahap hingga 2030. Pesanan pertama tiba 
pada 17 November lalu. Terbang dari Prancis 
sehari sebelumnya, pesawat itu mengangkut 
22 penumpang dan 10 awak. Empat penump¬ 
ang adalah direksi Garuda Indonesia, terma¬ 
suk I Gusti Ngurah Askhara, bersama para 
istri. Penumpang lain manajemen Garuda 
dan beberapa pemimpin perusahaan swasta 
nasional. 

Untuk penerbangan perdana ini, manaje¬ 
men Garuda meminta sejumlah keistime¬ 
waan kepada pengelola bandar udara. Tidak 
hanya menuntut perlakuan very important 
person (VIP) untuk para penumpangnya, 
petinggi Garuda juga meminta izin pesawat 
baru mendarat di hanggar Garuda Mainte- 
nance Facility dengan alasan seremoni. Maka 
Garuda hanya cukup memberitahukan man¬ 
ifes pesawat, kargo, dan bagasi kepada petu¬ 
gas Bea dan Cukai. Semua permintaan ini 
dipenuhi pengelola bandara. Tengah disorot 
karena skandal manipulasi keuangan 2018, 
petinggi Garuda semestinya malu meminta 
keistimewaan tersebut. 

Karena mendapat informasi adanya barang 
ilegal di dalam pesawat, tim Bea dan Cukai 



melakukan penggeledahan dan menemu¬ 
kan Harley yang diurai dalam 15 koli. Ada 
juga tiga paket kargo bodong lainnya: dua 
berisi sepeda Brompton dan satu boks suku 
cadangnya. Ini jelas pelanggaran serius, bu¬ 
kan semata masalah administrasi yang bisa 
diselesaikan dengan membayar denda pajak. 
Praktik lancung ini melanggar Undang-Un¬ 
dang Kepabeanan, antara lain karena ma¬ 
nipulasi manifes pesawat. Kasus ini jangan 
sampai berhenti di pencopotan I Gusti Ngu¬ 
rah Askhara. Tindak pidananya harus diusut 
tuntas. 

Kasus ini semestinya tidak terjadi jika pen¬ 
gelola bandara tidak mengobral keistime¬ 
waan bagi Garuda dan manajemennya. Selain 
merampas hak publik, pemberian keistime¬ 
waan seperti ini mencederai keadilan. Fasil¬ 
itas seperti ini tidak perlu dan lebih banyak 
mudaratnya, bahkan bisa berujung pada 
penyalahgunaan kewenangan. Para pejabat 
seharusnya juga malu meminta hak istimewa 
karena merekalah yang semestinya melayani 
masyarakat, bukan sebaliknya. 

Skandal seperti ini tentu saja tak hanya 
dilakukan I Gusti Ngurah Askhara. Karena 
itu. Bea dan Cukai juga harus memberlaku¬ 
kan hal yang sama kepada siapa pun yang 
diduga melanggar ketentuan pabean ketika 
membawa barang dari luar negeri. Jika ada 
yang melanggar aturan, petugas Bea dan Cu¬ 
kai semestinya tidak segan menindaknya. Se¬ 
bab, penyelundupan sekecil apa pun adalah 
tindakan kejahatan, apalagi jika itu dilaku¬ 
kan dengan menyalahgunakan kekuasaan. 

Penulis adalah Kolumnis di Majalah Tempo. 


Lelemuku. com 

32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 

Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 


Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi berupa kegiatan masyarakat, lavanan publik, berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































SAMBUNGAN 


Lestarikan... 

Ia menuturkan hasil dari kinerja 
pihaknya dalam penterjemahan 
alkitab ke dalam lima bahasa itu, 
diantaranya dalam bahasa For- 
data sudah rampung hingga per¬ 
janjian baru dengan waktu kerja 
selama 15 tahun, bahasa Yamde- 
na Timur ditargetkan perjanji¬ 
an baru akan diluncurkan pada 
tahun 2023, bahasa Selaru pada 
tahun 2024 karena untuk tim 
penterjemahnya bekerja paruh 
waktu dimana seminggu tiga kali 
pertemuan, kemudian untuk ba¬ 
hasa seluasa masih dalam lagu- 
lagu pujian sudah sekitar 100 
lagu dibuat dan bahasa Makatian 
sudah hampir 200 lagu dan diren¬ 
canakan pada tahun 2020 depan 
akan dilanjutkan dengan ter¬ 
jemahan alkitab perjanjian baru. 

“Bahasa Selaru itu tahun 2024 
karena tim penterjemahnya ker¬ 
ja part time, seminggu cuma 
tiga kali. Sementara tim bahasa 
Yamdena seminggu lima kali ker¬ 
ja dan itu yang membuat mer¬ 
eka lebih cepat dari tim selaru. 
Kemudian bahasa Makatian di 
tahun 2020 depan penterjemahn 
alkitab mulai karena penggunaan 
bahasa daerah disana masih ba¬ 
gus dari anak sampai orang tua 
masih berbahasa Makatian den¬ 
gan baik,” tutur Maiseka. 

Ia menjelaskan beberapa kenda¬ 
la yang ditemukan pihaknya saat 
melakukan penterjemahan terse¬ 
but adalah pihaknya menemu¬ 
kan masyarakat setempat belum 
memahami tata bahasa daerah 
mereka sendiri, masyarakat en¬ 
ggan untuk menggunakan ba¬ 
hasa daerah karena pada masa 
dulu masyarakat sering dihukum 
jika memakai bahasa daerah dan 
diharuskan untuk belajar dan 
menggunakan bahasa melayu ser¬ 
ta banyak masyarakat yang tidak 
bersedia untuk terlibat karena 
mereka beranggapan hanya ber¬ 
pendidikan Sekolah Dasar (SD) 
dan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) saja. Ia juga menambah¬ 
kan hal yang paling menantang 
adalah di Desa Makatian karena 


YPT-RLS... 

semua mahasiswa yang ada. Kita 
juga akan lakukan kerjasama den¬ 
gan pihak KPK untuk membangun 
dan mendorong peran aktif dosen 
dan mahasiswa terkait dengan me¬ 
merangi korupsi yang ada di lem¬ 
baga bahkan daerah ini,” kata dia di 
ruang kerjanya pada Senin (9/12). 

Kemudian di saat yang bersamaan. 
Ketua STIESA, Baltasar Malindar, 
SE., M.Si menegaskan bahwa ko¬ 
rupsi adalah masalah krusial yang 
harus diperangi secara bersama-sa¬ 
ma mulai dari pusat hingga ke daer¬ 
ah. Sehingga dirinya sangat men¬ 
dukung upaya mengurangi korupsi 
di Tanimbar yang akan dilakukan 
dengan pembentukan karakter ma¬ 
hasiswa yang benar-benar bersih 
dan mental yang bagus. 

“STIESA juga mempersiapkan 
berbagai sisi yaitu dari kurikulum 
tentang masalah korupsi melalui 
beberapa mata kuliah yang wajib 
untuk dimasukan, seperti di mata 
kuliah pancasila, kewarganega- 


16 DESEMBER - 22 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




masyarakat setempat mengharus¬ 
kan pihaknya untuk melakukan 
kesepakatan secara adat. 

“Masyarakat pikir apakah ba¬ 
hasa daerah bisa mereka pakai 
di gereja karena dulu itu dila¬ 
rang, tidak boleh pakai di seko¬ 
lah, karena akan diberi sanksi 
dengan berjemur di bawah tiang 
bendera, angkat kaki dan melihat 
matahari. Jadi mereka trauma, ta¬ 
kut akan dimarahi lagi. Sehingga 
kami yakinkan mereka dengan 
mengatakan bahwa sekarang ge¬ 
reja dan pemerintah setuju dan 
mereka tidak perlu untuk takut 
lagi,” jelas maiseka. 

Ayah dari Empat anak ini pun 
membeberkan alasan para gen¬ 
erasi muda di daerah dengan 10 
kecamatan itu kurang berbahasa 
daerah, yaitu karena dulu para 
orang tua suka berkebun dan 
meningggalkan anak mereka un¬ 
tuk wa&u yang lama. Sehingga 
anak hanya berbahasa melayu 
dengan guru mereka di sekolah 
dan bahasa yang digunakan guru 
itulah yang dipakai oleh mas¬ 
yarakat. 

Sementera itu, alasan yang pal¬ 
ing mendasar adalah dari nilai 
pewartaan antara penginjil Kris¬ 
ten Katolik dan Protestan dimana 
gereja katolik beranggapan bah¬ 
wa bahasa adalah alat pewarta¬ 
an sedangkan saat itu Protestan 
beranggapan bahwa bahasa ialah 
penghalang penginjilan dan hal 
inilah yang membuat hampir 
desa-desa mayoritas protestan 
memiliki kemampuan bahasa 
daerah yang lemah dibandingkan 
desa-desa katolik. 

“Itu tantangan sampai bahasa 
daerah hampir terusik jauh dari 
kampung, padahal kalau kita li¬ 
hat kebanyakan desa-desa protes¬ 
tan. Seperti Kilmasa, Lumasebu, 
Manglusi, Tutukembong hingga 
Arma dan Watmuri jauh dari 
saumlaki. Tetapi bahasa mereka 
menurun sekali. Dibandingkan 
Desa Sifnana dan Olilit yang ba¬ 
hasanya masih sangat kuat, pa¬ 
dahal mereka ada di kota,” tutup 
Ketua YPMD Tanimbar itu. (LOl) 


raan dan etika. Mata kuliah itu 
kita lebih fokus kepada karakter 
dan budaya yang tujuannya untuk 
memberantas korupsi,” tegasnya. 

Sementara itu. Ketua STIAS, 
Amtai Aluslan, S.IR, M.Si men¬ 
gungkapkan bahwa bersama ST- 
KIPS dan STIESA, pihaknya pun 
sepakat untuk melakukan komit¬ 
men anti korupsi dalam bentuk 
pernyataan tertulis di depan pub¬ 
lik dalam momen-momen kelem¬ 
bagaan, salah satunya pada even 
wisuda dalam waktu dekat. 

“Di STESA juga lagi persiapan 
untuk menggodok aturan men¬ 
yangkut dengan penggunaan 
gelar terhadap alumni harus betul 
dan tidak terbukti secara hukum 
melakukan korupsi dan kalau ter¬ 
bukti secara hukum pasti gelarnya 
dicabut, aturan yang akan kita go¬ 
dok dan mungkin tahun depan su¬ 
dah berjalan. Selain itu, bukan saja 
mahasiswa dan alumni tetapi juga 
bagi dosen dan tenaga pendidik, 
kita akan tegas,” tutup dia. (L02) 


JokowL.. 

Keanggotaan.Dewan Pertimban¬ 

gan Presiden. Keppres pengangkatan 
tersebut dibacakan oleh Sekretaris 
Kementerian Sekretariat Negara Setya 
Utama saat acara pelantikan. 

Nama-nama anggota Wantimpres 
sebagaimana tertuang dalam Keppres 
tersebut ialah: Wiranto, sebagai ketua 
merangkap anggota; Selanjutnya 8 an¬ 
ggota lainnuya adalah Arifin Panigoro, 
Dato Sri A. Tahir, Habib Muhammad 
Luthfi Ali Yahya, Muhammad Mar- 
diono. Putri Kus Wisnu Wardani, R. 
Agung Laksono, Sidarto Danusubroto 
dan Soekarwo. 

Wantimpres, sebagaimana Un¬ 
dang-Undang Nomor 19 Tahun 
2006 tentang Dewan Pertimbangan 
Presiden, bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepa¬ 
da presiden yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab 


Babak... 

Karakteristik blockchain yang 
penting adalah bagaimana teknolo¬ 
gi tersebut memiliki kemampuan 
traceability untuk informasi dan 
data dari berbagai sektor di Indone¬ 
sia termasuk pertanian, perikanan, 
manufakturing, keuangan, dll. In- 
klusivitas menjadi kunci bagi pen¬ 
erapan teknologi yang mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
Indonesia dengan demokrasi yang 
dinamis dan populasi yang muda 
membentuk lingkungan pendukung 
bagi ekosistem teknologi digital un¬ 
tuk mencapai potensi maksimal im¬ 
plementasi teknologi. 

Dalam kesempatan tersebut, 
KBRI Beijing juga mengundang 
Mr. Sam Lee, Founder dan CEO 
Blockchain Center, yang memili¬ 
ki pengalaman membangun eko¬ 
sistem blockchain di berbagai neg¬ 
ara seperti Australia, Uni Emirat 
Arab, Thailand, serta negara-nega¬ 
ra lainnya. Sebanyak 14 blockchain 
center telah berdiri di seluruh pen¬ 
juru dunia. Sam Lee menekankan 
pentingnya dukungan kebijakan 
dari pemerintah untuk memba¬ 
ngun teknologi blockchain yang 
sesuai dengan karakteristik dan 
kebutuhan masing-masing negara. 


JAYAPURA - Gubernur Papua 
Lukas Enembe meminta semua 
pihak agar tak mempersoalkan 
siapa pun yang nantinya dilantik 
sebagai Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua (DPRP). 

“Siapapun yang menjadi Ketua 
DPRP ke depan, tidak usah diper¬ 
soalkan. Sebab siapa pun yang dip¬ 
ilih itu adalah yang terbaik untuk 
posisi tersebut,” terang Lukas di Jay¬ 
apura, Kamis (12/12). 

Dia mengimbau semua pihak 
agar dapat mengikuti aturan yang 
berlaku, terkait penetapan pelan¬ 
tikan Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua yang kini tengah 
menjadi polemik. Apalagi pelan¬ 
tikan Ketua DPRP tersebut, saat 
ini sedang berproses. 

“Surat Keputusan (SK) peneta¬ 
pan Ketua DPRP ini kan sudah 
ditandatangani pada Selasa (10/12) 
malam. Jadi nanti meski pada waktu 
pelantikan saya tidak berada di tem¬ 
pat karena harus berada di Selandia 


kepada presiden. Acara pelantikan 
tersebut diakhiri dengan pemberian 
ucapan selamat oleh Presiden Joko 
Widodo untuk kemudian diikuti 
oleh para tamu undangan. (ROl) 



Turut hadir pada seminar tersebut 
Bapak Firmansyah Lubis, Direktur 
Telekomunikasi - Kemenkominfo 
RI. Kemenkominfo RI saat ini ten¬ 
gah mendorong kemajuan teknologi 
dengan membangun infrastruktur 
digital di pelosok tanah air. 

Antusiasme para peserta terlihat 
pada sesi panelis dengan mengajukan 
berbagai pertanyaan kepada Bapak 
Duta Besar RI Beijing, Sam Lee, serta 
perwakilan dari Asosiasi Blockchain 
Indonesia. 

Seminar kali ini merupakan tong¬ 
gak pertama bagi percakapan te¬ 
knologi blockchain di Indonesia 
yang melibatkan pemerintah. Hal ini 
sejalan dengan perhatian yang diber¬ 
ikan oleh Presiden Joko Widodo ter¬ 
hadap perkembangan teknologi serta 
generasi muda Indonesia yang akan 
menjadi generasi penggerak pere¬ 
konomian bangsa di masa depan. 

Ke depan, KBRI Beijing beren¬ 
cana untuk mengembangkan ker¬ 
ja sama awal yang menjadi hasil 
seminar tersebut. Diharapkan da¬ 
lam waktu dekat, Indonesia akan 
memiliki blockchain center seper¬ 
ti negara-negara lainnya bahkan 
menyelenggarakan konferensi ber¬ 
skala internasional untuk penera¬ 
pan teknologi blockchain. (RIO) 


Baru, namun kita harapkan pelanti¬ 
kan Ketua DPRP dapat berjalan se¬ 
bagaimana mestinya,” harap dia. 

Sebelumnya, Fraksi Bangun Pap¬ 
ua terdiri dari Partai PKB, PPP dan 
Garuda mendorong agar calon Ket¬ 
ua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, 
dijabat oleh anak asli Bumi Cender- 
awasih. 

Anggota DPRP dari Fraksi PPP 
Nason Uti memastikan akan men¬ 
dorong supaya orang asli Papua 
(OAP) diberi kesempatan menjadi 
pimpinan di DPRP. 

Sebelumnya, Partai Nasdem dipas¬ 
tikan bakal memegang jabatan Ket¬ 
ua DPRP periode 2019-2024 setelah 
meraih suara terbanyak pada Pileg 
2019, yakni dengan 450.840 suara 

Partai Nasdem mengirim delapan 
wakilnya untuk duduk di DPRP. 
Yakni, Herlin Beatrix Monim, Ance 
Wanggai, Laurenzus Kadepa, Kor- 
tius Wonerengga, Gerson Soma, 
Jhony Banua Rouw, Abu Hanifau 
Asso dan Fauzun Nihyah. (P02) 


Ketua DPR Papua Tidak Dipersoalkan 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
















SAUMLAKI - Satuan Lalu 
Lintas Polres Maluku Tenggara 
Barat, Kabupaten Kepulauan Ta- 
nimbar dalam menyambut Hari 
Raya Natal 2019,menggelar ke¬ 
giatan Keselamatan Berlalulintas 
dalam Bentuk Lantas Clausju- 
mat (13/12) pukul 11.00 wit. 

Dipimpin langsung Kasat Lan¬ 
tas AKP Jhon.D.Baumasse,S. 
Sos,Satuan Lalu Lintas Polres 
Maluku Tenggara Barat, dengan 
menggunakan kostum ala Santa 
Claus,menyambangi setiap mas¬ 
yarakat pengguna Kendaraan 
bermotor di setiap Jalur Jalan di 
Kota Saumlaki. 

Kasat Lantas Polres Maluku 
Tenggara Barat AKP Jhon Bau- 
masse,S.Sos,saat dikonfirma¬ 
sikan mengatakan kegiatan Lan¬ 


tas Claus ini setiap menyambut 
Hari Natal kita laksanakan, hal 
ini bertujuan untuk memberi¬ 
kan nuansa baru keselamatan 
berkendaraan bagi masyarakat di 
Kota Saumlaki. 

Sementara itu dalam kegiatan 
Lantas Claus ini, tidak tanggu¬ 
ng - tanggung para pengenda¬ 
ra kendaraan bermotor baik 
itu orang dewasa maupun anak 
- anak yang kedapatan tidak 
menggunakan Helm Standard 
Nasional,diberikan Helm Gratis 
oleh Satuan Lalu Lintas Polres 
Maluku Tenggara Barat. 

Kegiatan Lantas Claus ini 
mendapat apresiasi dan per¬ 
hatian dari warga masyarakat 
sekitar maupun para pengenda¬ 
ra kendaraan bermotor. (Mll) 


BPJN Ambon Gelar Natal Bersama 


Jokowi Pimpin Rapat Jelang Natal dan Tahun Baru 


AMBON - Kantor Balai Pelak¬ 
sanaan Jalan Nasional (BPJN) 
XVI Ambon Kementerian Peker¬ 
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Provinsi Maluku meng¬ 
gelar Ibadah Perayaan Natal ber¬ 
sama di Gedung Baileo Oiku- 
mene Ambon, pada Kamis (5/12). 

Turut hadir dalam perayaan 
natal ini, yakni Kepala Balai 
PJN XVI Ambon Ir. Jon Sudi- 
man Damanik, M.T, Kepala Balai 
Wilayah Sungai Maluku Hariy- 
ono Utomo, Kepala Balai Prasa¬ 
rana Pemukiman Wilayah Ma¬ 
luku Halil Kastela, ST., MT, dan 
Kepala BP2JK Wilayah Maluku, 
Sutopo, ST. 

Dalam Sambutannya, Kasu- 
bag TU Balai PJN XVI Am- 


JAYAPURA - Danramil 1712- 
06/B onggo Kapten Inf Ratno 
beserta anggota dan ibu Persit 
melaksanakan kegiatan pembagian 
bingkisan Natal kepada anak anak 
di Kampung Rotea Distrik B onggo 
Barat, Kabupaten Sarmi, Provinsi 
Papua pada Minggu (15/12). 

Dalam kesempatannya Danra¬ 
mil 1712-06/Bonggo mengucap¬ 
kan, “kegiatan ini merupakan 
wujud nyata kepedulian TNI 
terhadap masyarakat, semoga 
bingkisan Natal tersebut dapat 
bermanfaat bagi anak anak Kam¬ 
pung Rotea yang akan merayakan 
hari raya Natal” tutur Danramil. 

Selanjutnya Danramil ber¬ 
harap, “semoga dengan kegiatan 
semacam ini dapat mempererat 
tali persaudaraan serta memu- 


bon, Stanley C. H. Tuapat- 
tinaja, ST, MT mengatakan 
Tema Natal “Memuliakan 
Allah dengan menghadirkan 
Damai Sejahtera di Bumi” se¬ 
suai tema ini kiranya untuk 
teman-teman semua yg berada 
di lokasi maupun di Ambon 
biarkanlah damai sejahtera itu 
dapat kita berikan dan bagikan 
bagi keluarga kita dan kepa¬ 
da orang lain khususnya yang 
bisa merasakan produk dri ke¬ 
empat balai dan dua dinas. 

Kepala Balai PJN XVI Am¬ 
bon, Ir. Jon Sudiman Damanik, 
M.T turut mengisi acara da¬ 
lam perayaan Natal ini dengan 
bernyanyi bersama Paduan Su¬ 
ara BPJN XVI Ambon. (L02) 


puk toleransi antar umat berag- 
ama”,harap Danramil. 

Lebih lanjut. Danramil menga¬ 
takan bahwa kegiatan ini untuk 
membantu dan membuat anak 
anak merasa senang di Hari 
Raya Natal ini, agar mereka bisa 
marayakan dengan kegembi- 
raan,”Pungkas Danramil. 

Sementara itu. Kepala Kam¬ 
pung Rotea Bapak Leonard Udu- 
as “mengucapakan banyak terima 
kasih kepada bapak bapak TNI 
dengan adanya kegiatan ini anak 
anak yang merayakan natal sangat 
merasa senang dan merasakan ke¬ 
dekatan antara TNI dengan mas¬ 
yarakat dimana kedepannya akan 
menjadi hal yang positif karena 
mereka adalah generasi penerus 
kita” ujar Kepala Kampung. (M02) 


JAKARTA - Menjelang libur 
dan perayaan Natal 2019 serta 
Tahun Baru 2020, pemerintah 
berkoordinasi dan bersiap untuk 
memberikan rasa nyaman dan 
aman bagi masyarakat. 

Terkait hal tersebut. Presi¬ 
den Joko Widodo pada Jumat, 
13 Desember 2019, memimpin 
rapat terbatas mengenai per¬ 
siapan Natal dan Tahun Baru. 
Rapat tersebut dihadiri oleh se¬ 
jumlah jajaran terkait dan ber¬ 
langsung di Kantor Presiden, 
Jakarta. “Ini memang rapat ru¬ 
tin. Saya hanya ingin memasti¬ 
kan, mengecek, yang pertama 
mengenai ketersediaan dan 
stabilitas harga pangan serta 
bahan-bahan pokok agar terja¬ 
ga dengan baik,” ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut. 
Kepala Negara meminta jajaran¬ 
nya agar selain menjaga keterse¬ 
diaan dan stabilitas harga bahan 
pangan dan pokok tetap terjaga, 
juga memastikan bahwa pasokan 
dan distribusi tersebut berjalan 
dengan lancar. 

Sementara dari sisi pelayanan 
transportasi. Presiden mengin¬ 
struksikan jajarannya untuk 
menyiapkan dengan baik menge¬ 
nai fasilitas dan kesiapan moda 


transportasi umum baik darat, 
laut, dan udara. Keselamatan 
dan kenyamanan para pengguna 
layanan menjadi prioritas yang 
harus benar-benar diperhatikan. 

“Pelayanan transportasi agar 
disiapkan dengan baik. Kesiapan 
dari berbagai moda transportasi 
baik darat, laut, maupun udara 
benar-benar tidak ada masalah 
nantinya, termasuk kecukupan 
stok BBM selama Natal dan Ta¬ 
hun Baru,” ucap Presiden. 

Selain itu. Kepala Negara juga 
mengingatkan aparat berwenang 
untuk tetap menjaga situasi dan 
kondisi keamanan yang kondu¬ 
sif serta kerukunan yang terjalin 
seperti sekarang ini. 

“Saya minta TNI, Polri, dan 
BIN terus bersinergi melaku¬ 
kan tindakan pencegahan atau 
penangkalan dari setiap potensi 
gangguan keamanan dan ket¬ 
ertiban menjelang tahun baru 
2020 ini,. Kita juga harus terus 
memperkuat nilai-nilai toler¬ 
ansi, nilai-nilai kerukunan, dan 
nilai-nilai persaudaraan di antara 
sesama anak bangsa sehingga da¬ 
lam menjelang Natal dan Tahun 
Baru kenyamanan dan rasa aman 
masyarakat bisa kita hadirkan,” 
Presiden mengimbuhkan. (ROl) 




Kodim Sarmi Natal Bersama di Bonggo 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















